


















Hak Cipta © 2015 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


MILIK NEGARA 
TIDAK DIPERDAGANGKAN 


Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi 
Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini 
merupakan “<dokumen hidup ” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan 
dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas buku ini. 

Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Indahnya Persahabatan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.--Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. 

vi, 186 him.: ilus.; 29,7 cm. (Tema ; 6) 

TematikTerpadu Kurikulum 2013 
UntukSD/MI Kelas III 
ISBN xxx-xxx-xxx-xxx-x 


I. TematikTerpadu -- Studi dan Pengajaran I. Seri 

II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

372 


Kontributor Naskah : Yanti Kurnianingsih, Novilia Adelina,Tandang Oktora, Lubna Assagaf, 

Iba Muhibba, dan Nurhasanah. 


Penelaah 


: Amat Komari, Ana Ratna Wulan, Daru Wahyuni, Eddy Budiono, Elindra Yetti, 
Fuji Astuti, Hadi Suwono, Miftahul Khairiyah, Rosyid Al Atok, dan Suparwoto. 


Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. 


Cetakan Ke-1,2015 

Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 18 pt 



Kata Pengantar 


Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di dalamnya dirumuskan secara terpadu 
kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai siswa. Juga dirumuskan 
proses pembelajaran dan penilaian yang diperlukan untuk memastikan ketercapaian kompetensi 
yang diinginkan tersebut. Buku yang ditulis dengan mengacu pada kurikulum ini harusnya dirancang 
dengan menggunakan proses pembelajaran yang sesuai untuk mencapai kompetensi yang sesuai dan 
diukur dengan proses penilaian yang sesuai. 

Pertanyaannya adalah seperti apa bentuk ideal Buku Siswa Kelas III SD/MI yang pada hakikatnya 
barn setahun belajar membaca dan menulis? Rentang jawaban atas pertanyaan ini dapat sangat 
ekstrim. Dalam hal isi ada yang menginginkan tanpa buku, tetapi juga ada yang menginginkan satu 
buku terpisah untuk setiap mata pelajaran. Dalam hal penyajian ada yang menginginkan berbasis 
kegiatan yang harus dilakukan siswa, tetapi ada juga yang menginginkan berbasis materi yang harus 
dikuasai siswa. Perdebatan semacam ini tidak akan pernah selesai. 

Buku Seri Pembelajaran Tematik Terpadu untuk Siswa Kelas III SD/MI ini ditulis sebagai jalan tengah 
di antara keinginan-keinginan tersebut. Bukannya tanpa buku, melainkan ada buku yang memuat 
materi minimal berisi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan siswa Kelas III SD/MI untuk mencapai 
kompetensi yang diharapkan. Pendekatan pembelajaran tematik terpadu dipilih dengan beberapa 
alasan. Pertama , siswa Kelas III SD/MI, yang sesuai perkembangannya lebih mudah memahami 
pengetahuan faktual, diajak melalui tema-tema mengikuti proses pembelajaran transdisipliner di 
mana kompetensi yang diaj arkan dikaitkan dengan konteks siswa dan lingkungannyanya. Kedua , 
melalui pendekatan terpadu, pembelajaran multidisiliner-interdisipliner diwujudkan agar tumpang 
tindih antar materi pembelajaran yang selama ini terjadi dapat dihindari demi tercapainya efisensi 
materi pembelajaran dan efektivitas penyerapannya oleh siswa. 

Sebagaimana lazimnya sebuah buku teks pelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis 
kompetensi, buku ini memuat rencana pembelajaran berbasis aktivitas. Di dalamnya dirancang 
urutan pembelajaran yang dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan siswa. Dengan 
demikian buku ini mengarahkan yang harus dilakukan siswa bersama guru dan teman-temannya untuk 
mencapai kompetensi tertentu; buku yang pemanfaatannya adalah dengan siswa mempraktikkan 
materi-materi kegiatan yang tercantum di dalamnya secara mandiri atau kelompok, bukan buku yang 
materinya dibaca, diisi, ataupun dihafal. 

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang 
diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak berani 
untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitamya. Peran guru dalam 
meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini 
sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang 
sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam. 

Buku ini sangat terbuka terhadap masukan dan akan terus diperbaiki dan disempumakan. Untuk 
itu, kami mengundang para pembaca untuk memberikan kritik, saran, dan masukan guna perbaikan 
dan penyempumaan edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah- 
mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka 
mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045). 


Jakarta, Januari 2015 


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 



Tema 6 Indahnya Persahabatan 





Tentang Buku Siswa 
Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas 111 


1. Buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas 
yang akan memudahkan para siswa terlibat aktif dalam 
pembelajaran. 

2. Buku siswa didesain penuh gambar dan warna untuk 
menstimulasi imajinasi dan minat siswa. 

3. Buku siswa dilengkapi dengan penjelasan lebih rinci tentang 
isi dan penggunaan sebagaimana dituangkan dalam Buku 
Panduan Guru. 

4. Kegiatan pembelajaran yang ada di buku siswa lebih merupakan 
contoh kegiatan yang dapat dipilih guru dalam melaksanakan 
pembelajaran. Guru diharapkan mampu mengembangkan 
ide-ide kreatif lebih lanjut dengan memanfaatkan alternatif- 
alternatif kegiatan yang ditawarkan di dalam Buku Panduan 
Guru, atau mengembangkan ide-ide pembelajaran sendin'. 

5. Buku Kelas 111 terdiri dari empat tema. Setiap tema terdiri 
dari tiga subtema dan satu kegiatan berbasis proyek. Tiap 
subtema dan kegiatan berbasis proyek diuraikan ke dalam 
enam pembelajaran. Satu pembelajaran dialokasikan untuk 
satu hari. Penjelasan lebih rinci tentang aktivitas pembelajaran 
dituangkan pada Buku Panduan Guru. 

6. Struktur penulisan buku semaksimal mungkin diusahakan 
memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna yang 
diterjemahkan melalui subjudul berdasarkan pendekatan 
saintifik sebagai berikut: 

• Mengamati: Ayo amati, Ayo membaca, Ayo mendengarkan, 
Ayo menyimak 

• Mena nya: Ayo cari tahu 

• Mencoba: Ayo lakukan, Ayo berlatih, Ayo berkreasi, Ayo 
berkarya, Ayo bernyanyi, Ayo bermain peran, Ayo peragakan 

• Menalar: Ayo berdiskusi, Ayo pikirkan, Ayo renungkan, Ayo 
simpulkan, Ayo cari tahu 

• Mengomunikasikan: Ayo ceritakan, Ayo presentasikan, Ayo 
sajikan 

7. Buku ini bersifat serba-mencakup (self contained) agar dapat 
digunakan oleh siswa secara mandin di rumah. 


iv 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 


8. Buku siswa berbasis kegiatan (octivity based) sehlngga 
memungkinkan bagi siswa dan guru untuk melengkapi dan 
memperkaya materi dari berbagai sumber. 

9. Di setiap akhir pembelajaran, terdapat kolom untuk orang tua 
dengan subjudul Belajar di Rumah. Kolom ini berisi aktivitas 
belajar yang dapatdilakukan siswa bersama orang tua di rumah. 
Orang tua diharapkan terlibat aktif dalam proses belajar siswa 
sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya. 

10. Pada setiap akhir subtema terdapat lembar refleksi diri dengan 
ikon "Sekarang Aku Bisa" Lembar ini bertujuan membantu 
siswa dan guru mengetahui apa yang telah dicapai dan apa 
yang harus ditingkatkan. 

11. Lembar latihan merupakan bagian akhir subtema yang 
dapat digunakan untuk melatih daya pikir siswa. Guru dapat 
mengembangkan materi latihan sendin sesuai dengan 
kebutuhan. 



Tema 6 lndahnya Persahabatan 


v 




Doftar Isi 


Kata Pengantar i ii 

Tentang Buku Siswa iv 

Daftarlsi. vi 


Subtema 1 

Temanku Sahabatku 1 


Subtema 2 

Tumbuhan Sahabatku 46 


Subtema 3 

Sahabat Satwa 124 


Subtema 4 

Proyek lndahnya Persahabatan 170 

Daftar Pustaka 186 



Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 


Piunduh dan BSE.yiahani.oow 












Subtema 1: 

Temanku Sahabatku 



Senangnya memiliki sahabat. Keglatan-kegiatan di sekolah 
lebih ceria bersamasahabat di sekolal J ^ahabhjt:i L iembuat 
jalan-jalan dan bersepeda bersama lebih menyenangkan. 
Sahabat membuat bermain lebih mengasyikan. 


SEKOLAH DASAR NEGERI 
NUSANiTARA 


Belajar bersama sahabat membuat kita lebih semangat. 
Dengan sahabat pena, kita saling mengirim surat. Sahabat 
akan bersama kita dalam suka dan duka. 


Sahabat adalah teman terbaik. 

Apakah kamu memiliki sahabat? 

Apa saja yang kamu lakukan bersama sahabatmu? 



Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 































Dayu memlllkl sahabat pena. Sahabat pena 
Dayu bernama Slndal. Slndal berasal darl pulau 
Kallmantan. Harl Inf Dayu menerima surat 
darl Slndal. Dayu bersemangat Ing In segera 
membacanya. 




































Berlkut Isi surat Slndal. 

Poutlau-ate, mIia/001/0, i 2. otetober 2014 


yau,0 tersayau,0 payu, 
jalau,Puspa iu,dah No. yp 
jatearta 


Tem.aute.u, 

Apa teabarmu dt sau,a? <saya harap teamu balte-balte saja. <saya 
lu,0lu, berc-ertta teepadamu. 

Kem-arlu,, saya dtajate ayah da ia, tbu teepasar. Kami peryl u,alte 
bus. Bus yauy team! tuu,0yu puu, tlba. <sem.ua peummpau-y 
berstap m.eiAiasutet bus deu-yau-tertlb. Tiba-tlba, seorauy latet- 
la tet datau-0 berlarl. £>la m.em.atesa masute tee dalam. bus. 
seorauy tbu terdorou-y hluyya terjatuh teareu-au,ya. k.am.1 sem.ua 
meueyur latet-latet Itu. 

la puu, teemudlau, tteut berbarls 


dt baylai/ 
autrl, ya 
dapat terjaya. 


• belateau,y. Mateauya, teita harus m,em,budayateau, 
payu. Ayar teetertlbau,, teeiA,ya rn.au.au,, dau, teeam.au,au. 


la m.eu,yesal dau, m.emiu,ta u/taaf - . 


salam. hau.yat. 


stu-dal 




Ayo Carl Tahu 



Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 
dengan surat sahabat pena Dayu. 


Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 









Centa kan la h isi surat sahabat pena Dayu dengan 
bantuan pertanyaan yang telah kamu buat. 



Berikut Isi balasan surat Smdal. 


Ja fearta. s.enln, ±3 oktober 001 4 


yaug tersayaug Sundal 
jaian Adlsuol-pto No. 3 5 
Pou.tlatA.afe 

TeiAA.au.feu SilA-dai, 

Keadaan saga balk-balk iaja. semo^a feaiAuujuga dalam. 
ktadaan balk. saga iedlb vutndtnqar oentamu. Lafei-lafei 
Itu iAA.uu.gfeLu. terburu-buru. suukurlab dia m-eu-gesal dan 
rn.em.lnta m.aaf. stvuoqa dia t Idak iAA.eu-gulau-giperbuatau-u.ga. 
siu.dafe sefearau.g dljakarta suotab pufeul 01.00 m.alam.. sudab 


wafetuu-ga saga tidur. saga biasa tidurpufeul 01.00 dan 


baiA-gu.iA.pagLpu.feul 05 . 00 . N.am.u bl asa tidurpufeul berapa? 


sam.paijum.pa dl surat selaiAjutiA.ua. 


salam hau-gat, 
pawu 


4 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 








Ayo Menyfmak 


Sepertl anak-anak lainnya, 
Dayu tidur 8 jam pada 
malam hari. Waktu tidur 
Dayu sama dengan 
sepertiga hari. 



Mari kita pelajari satuan-satuan waktu yang 


dunia! 



1 abad 

100 

tahun 

1 dasawarsa 

10 

tahun 

1 windu 

8 

tahun 

1 tahun 

12 

bulan 

1 bulan 

4 

minggu 

1 minggu 

7 

hari 

1 hari 

24 

jam 

1 jam 

60 

men it 

1 men it 

60 

detik 



Ayo Berlatih 


Susunlah satuan-satuan waktu tersebut pada garis 
di bawah ini. Mulailah dengan satuan waktu yang 
paling singkat dan akhiri dengan satuan waktu 
yang paling lama. 

Paling 

. . . . . lama 


Paling 

singkat 




Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 


5 




























Ayo Amati' 


w 

Hari Sabtu pukul 12.15, Pak Pos datang ke rumah 
Dayu. Pak Pos mengantar surat dari Sindai. Kali ini, 
Sindai menyisipkan foto dirinya bersama teman¬ 
teman. Sindai terlihat sedang bermain bersama 
mereka. Di foto, Sindai dan teman-teman bermain 
petak jongkok. Amatilah foto anak-anak bermain 
petak jongkok di bawah ini! 



Pernahkah kamu bermain petak jongkok? 


Disebut apakah permainan ini di daerahmu? 



6 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 


















Ayo Lakukan 


Tirukanlah gerakan anak-anakyang bermam 
peta k jongkok! 



Kegfatan Bersama Orang Tua 




Orang tua menceritakan tentang sahabatnya di waktu kecil. 


V- 




Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 


7 















Pak Guru senang mengamatl slkap siswa-siswmya 
yang bersahabat. Terkadang, Pak Guru memperhatlkan 
mereka saat bermam dan belajar bersama, sarnbil 
tersenyum. 

Harl ml Pak Guru mengirimkan sebuah surat untuk 
Edo. 

Berlkut Is i surat Pak Guru. 

Pepote, sabtu, ±s November 2.014 

Mu.rio(fcu. tersay a ia.0 Bdo 
jalaiA, Pu.spa (1 A.dab nd . 3 ± 
jatearta 

6do vuuridbiu, 

Bapate su.iA,00u.h babayta metibat siteapmu terhadap temaiA,- 
temam Htamu selalu. berbuat bal\z teepada merefea. Bapafe 
merryatestteaiA. seiA-dtri saat teamu meiA.oloiA.0 kpIlia.. saat itu 
ndliA. tertuctea tearerra terjatu.b dan sepeda. Tarupa barryate 
bleara, teamu. mer\,otoiA.0iA.ya. Mem.apabiA.ya sampal tee ru.rn.ab. 
walau.pu.iA. ru.rn.ab feallaiA, berbeda arab. 

B>e0ttu.pucla saatpayu. sateit. Kamw datarv.0 fee ru.rn.abrv.ya sepu.larv.0 
seteolab. Bapatesu.iA. 00 u.b barv. 00 a memilitei m.u.rtat sepertlmu.. 

Tetaplab meiA.yebarteaiA, feasib sa y a ia.0. HtareiA.a sesama maracsLa 




<yu.ru.mu. 
Pafe tom 



8 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 


* 



Berilah tanda lingkaran (O) pada tanggapan yang 
sesuaf dengan surat dan tanda (X) pada tanggapan 
yang tidak sesuai dengan isi surat. 


No. 

Tanggapan 

O 

X 

1 . 

Pak Gum bahagia melihat sikap Edo terhadap 
teman-teman. 



2. 

Pak Guru kasihan terhadap Edo. 



3. 

Pak Guru bangga memiliki murid seperti Edo. 



4. 

Pak Guru sedlh melihat Edo. 



5. 

Pak Guru marah kepada Edo. 





Ayo Lakukan 


W 


Tulislah gagasan pokokyang terdapat pada surat 
Pak Guru untuk Edo dengan rapi pada tempat 
yang tersedia. 



Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 






















Ayo Amatr 

Edo bersahabat dengan Udin, Lam, Dayu, Sitf, dan 
Bern'. Mereka sal Ing menyayangi. Hal In i sesuai 
dengan Pancasila sila kedua,yaitu Kemanusiaan 
yang Adil dan Beradab. Berilah tanda centang (/) 
pada gambar-gambar perllaku yang menunjukkan 
sikap bersahabat sesuai dengan Pancasila sila 
kedua. 




10 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 
















Apakah kamu punya sahabat? 

Bagaimana sikapmu terhadap sahabatmu? 

Bagaimana sikapnya terhadapmu? 

Apakah sikap-sikap yang kalian lakukan sesuai 
dengan Pancasila sila kedua? 

Ceritakan pengalamanmu! 



Ayo Lakukan 


Edo, Dayu, Udin, Lanl, Si'ti A dan Bem senang bermaln 
lomba larf. Dalam permaman Inl, orang yang berhasil 
mencapal garls akhir leblh dulu adalah pemenangnya. 

n 


Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 






















Permaman ini melatlh daya tahan otot dan 
kecepatan. Dalam berlari ki'ta harus menjaga 
keseimbangan tubuh agar tldak jatuh. 

Gambardl bawah inf menunjukkan cara berlari 
yang benar. 



Yuk, kita bermain lomba lari bersama teman- 
teman! 


Kegiatan Bersama Orang Tua 




Orang tua menceritakan tentang apa yang sering dilakukan dengan 
sahabatnya sewaktu masih kecil. 


V. 


J 




12 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 















0 e 



Di sekolah Siti akan diadakan Persami. Persami 
adalah singkatan dari Perkemahan Sabtu Minggu. 
Hari Kamis PakGuru mengumumkan acara ini 
kepada anak-anak. Lani tidak masuk sekolah 
ka rena sakit. 


























Lengkapi teks df bawah fni dengan kata-kata yang 
tersed ia di dalam kotak! 


r 


siswa sembuh Persami menginap 
menyenangkan penerangan menyalakan 
janji hadir bersama 

Siti dan Lani adalah teman balk. Sabtu ml, sekolah 

mereka akan mengadakan Persami._ 

adalah slngkatan dari Perkemahan Sabtu Minggu. 

Mereka akan_dl kemah yang mereka 

buat di sekolah. Di malam hari, mereka akan 
berjalan-jalan dengan_obor. 

Para guru akan_api unggun. 

Mereka akan membaca_pramuka di 

depan para guru. 

Banyak_dari sekolah mereka akan 

mengikuti acara inf. Sitf dan Lani selalu_. 

Siti berharap Lani segera_akan berbeda 

rasanya j i ka salah satu dari mereka tidak_. 

Lebih_jika mereka semua dapat 

mengikuti acara itu. 



Buatlah kelompok secara berpasangan! 

Buatlah pertanyaan dari teks kegiatan Persami 
yang akan dijawab oleh pasanganmu. Lakukanlah 
secara bergantian! 


14 


Buku Slswa SD/M1 Kelas 111 














Ayo Berlatih 



Keglatan PersamI dllakukan selama 2 hari yaltu 
hari Sabtu dan Minggu. Pada keg latan PersamI, 
setlap slswa harus menglkutl jadwal yang sudah 
dltentukan. 

Berlkut Inl jadwal keglatan Persaml dl hari Minggu. 








06.00-06.30 


) 



05.00 - 06.00 



07.30 - 10.00 


10.00 06.30 - 07.30 











































Jawablah pertanyaan benkut fm! 

Persaml dllakukan selama 2 hari. 

1. Jlka 2 hari klta ubah men jad i 

jam maka 2 hari =. 

jam. 

2. Waktu berlbadah pagl adalah 20 menit. 

20 menit =.detlk. 


1 hari 
1 jam 
1 menit 



= 60 menit 
= 60 hari 


3. Dalam jadwal keglatan Persami, anak-anak 
berolahraga selama 1 jam. 

1 jam =.detlk. 

4. Berapa menltkah lama waktu bermaln 

permalnan kerja sama? .menit 



Berapa lama waktu makan pagl dalam detlk? 



16 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 


























Dalam kegiatan Persann i ada kegiatan pertunjukan 
seni. Setiap kelompok mempersiapkan diri untuk 
menampilkan kemampuan seni. Ada kelompok 
yang menampilkan nyanyian, puisi, bermain alat 
musik, dan lain-lain. Kelompok Dayu menampilkan 
tar i kreasi. 

Sekarang, secara berkelompok buatlah tarian 
kreasimu berdasarkan gerakan api unggun. 
Padukanlah gerakan kuat dan gerakan lemah 
dalam tari kreasimu. 



Keg iatan Bersama Orang Tua 


■\ 


Orang tua menceritakan pengalaman sewaktu kecil ketika melakukan 
sesuatu hal yang menyenangkan dan tak terlupakan bersama sahabat 

V_/ 


17 


Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 
















. a 

Ayo Amati 


Saat jam istirahat, Siti', Edo, Udm, dan Dayu 
serta teman-teman yang ke luar kelas. Mereka 
menuju ke halannan sekolah untuk bermam galasm. 
Pada saat mereka asylk bermam, datanglah Bem. 
Bem duduk dl pmggir lapangan, wajahnya murung. 
Slti dan teman-teman yang lain melihat Beni. 
Mereka berhentl 
bermam dan 
menghampiri Beni. 

Mereka mena nya kan 
masalah Beni dan 
menghlburnya. Mereka 
mengajak Beni ikut 
bermain galasin. Beni 
pun ikut bermain 
bersama dengan 
teman-temannya. 


Jawablah pertanyaan berikut im' berdasarkan 
gambar! 

1. Apa yang dllakukan Sitl dan teman-temannya? 


2. Di mana mereka bermain? 


3. Slapa yang terlambat datang ke lapangan? 











4. Apa yang la lakukan setelah tlba dl lapangan? 


5. Apakah teman-temannya pedull padanya? 
Buktlkan! 



Ayo Ceritakan 


Persahabatan Edo, Dayu, Sltl, Udln, Benl, dan 
Lanl sangat erat. Mereka sallng pedull dan saling 
menyayangl. Sallng pedull dan sallng menyayangl 
antar teman sesual dengan sila kedua Pancaslla. 
Mengapa klta harus pedull dan menyayangl 
sesama teman? 

Apakah manfaatnya jlka klta sallng menyayangl? 
Yuk, tullskan pada tempat yang tersedla! 



Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 


19 












[' v "1 



Ayo Membaca 


j 


Setelah Persami, Dayu mengirim surat lag i untuk 
Slndal. Dayu mencerltakan pengalamannya 
mengikuti Persarm. 

Bacalah surat Dayu untuk Sindai di bawah fni 
dengan nyaring. 

Amat!' bagian-bagian suratnya. 


Tempat dan tanggal surat 


j a tearta , se ia/ua., ± Pesemb er 2014 


yaiA.0 tersayaiA.0 slvuial 
jalaiA. Adtsuctpto No. zs 
PoiA-tta iA,ate 


Alamat surat 


Pembuka surat 


TemaiA-teu. stiA.dat, 

Apa teabarmu.? 

I-fart sabtu da ia, m'ua, 00 u. saya metA. 0 lteu.tl tee 0 tataiA. Persami dt 
seteolak. f-famptr seluruk slswa seteolak teami me(A, 0 lteu.tt acara 
'mi. K&oualt Lai/vi, temarvteu. yaiA .0 sedaiA .0 sa tett. Para peserta 
Persam,t ttdur dt teemak yaiA.0 teaimt buat dt kalamaiA, seteolak. 
pt matarn, kart.teamt berjalaiAyalatA, membawa obor. Para 0u.ru. 
metA-ujalateaiA, apt uaA,00uuA,. Kami membacateaiA.jaiAjtpramu.tea. 

Apateak dt seteolakmu.ju. 0 a dtadateatA,persamt? 

Certtate.aiA.lak peiA .0 a la ma rvmu. dt surat bertteu.tiA.ya. 

<sam.patju.mpa. 


lnti surat 


Penutup surat 


Salam penutup 


pcitj 


u 


Tanda tangan 



20 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 





















Pertanyaan apakah yang muncul dl benakmu 
setelah membaca surat di atas? 



Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 


21 






















Ayo Lakukan 


Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini 
berkaftan dengan surat Dayu. 

1. Siapakah peng irim surat itu? 


2. D itu ju kan un tu k siapa surat itu? 


3. Dimanakah tempat penulisan surat Itu? 


4. Tanggal berapa surat Itu ditulls? 


5. Di mana alamat penerima surat? 


6. Apakah inti surat itu? 


7. Bagaimana kalimat penutup surat Itu? 


8. Bagaimana salam penutup yang ditulis di surat itu? 


22 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 















Ayo Berlatih 


Susunlah sebuah surat untuktemanmu dengan 
bagian-bagian surat seperti df bawah InL 

Tempat dan tanggal surat 
Alamat surat 


Pembuka surat 


Inti surat 


Penutup surat 


Salam penutup 


Tanda tangan 



Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 


23 




Ayo Lakukan 


Galasm merupakan permainan kelompok. Kita 
dapat memalnkan galasm bersama sahabat di 
lapangan. Bermain galasm memerlukan kelincahan 
tubuh. Kecepatan berlari dan menghindari lawan 
menjadi penentu kemenangan. Strategi permainan 
diperlukan untuk mengecoh lawan penjaga garis. 
Semakm banyak sahabat ikut, permainan menjadi 
lebih mengasylkkan. 

Yuk, kita praktikkan permainan galasm! Lakukanlah 
pemanasan dengan berlari kel Ning lapangan. 

Buatlah garis permainan galasm seperti gambard i 
bawah in i! 




Kegiatan Bersama Orang Tua 




Orang tua bercerita tentang permaman-permaman yang orang tua 
biasa mainkan dengan sahabat semasa kecil. 


V 


J 



Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 


















0 o 



Bacalah wacana df bawah inf dengan sntonasf 
yang tepat dan suara lantang. 

Tenggang Rasa 

Hari Mmggu Edo, Udm, Bem, Sftf, Lam, dan Dayu 
berencana untuk belajar bersama. Mereka akan 
belajar bersama di rumah Lam. Karena itu hari 
Minggu, mereka harus mengatur waktu yang tepat 
untuk bertemu. Larn', Edo, dan Bern' harus pergf ke 
gereja pada hari Mlnggu pagi. Dayu juga harus 
beribadah dl pura. Udm dan Sftf tidak memflfkf 
keg iatan apa-apa pagi itu. 

Namun, Udm dan Sftf menghormati teman-temannya. 
Mereka berjanjl bertemu dl rumah Larn' pukul 13.00. 
Setelah Udm dan Sftf melaksanakan shalatZuhur. 

Bem, Edo, Larn', dan Dayu pun sudah kembali dari 
gereja dan pura. 














Edo, Udln, Lam, Sltl, Bern', dan Dayu selalu 
memellhara slkap tenggang rasa. Mereka sallng 
menghormatl teman-teman yang berbeda agama. 
Perbedaan dlantara mereka tldak pernah menjadl 
masalah. Walau mereka berbeda agama, mereka 
tetap sallng menyayangl. Perbedaan membuat 
persahabatan mereka semakln Indah. Perllaku 
sepertl Inl mencermlnkan Pancaslla, terutama sila 
kedua. 


Ayo Amatl 


Temukan dan Ungkarl kata-kata darl teks dl atas 
dl dalam kotak huruf dl bawah Inl! 


B 

G 

F 

H 

A 

J 


'a 


X 

M 

B 

M 

P 

N 

C 

D 

E 

1 

D 

A 


G 


F 

D 

V 

P 

B 

B 

P 

E 

R 

B 

E 

D 


A 


A 

N 

T 

A 

V 

G 

S 

M 

B 

A 

T 

R 


M 


F 

A 

U 

N 

C 

Y 

G 

G 

E 

R 

E 

J 


A, 


B 

1 

M 

C 

X 

S 

1 

N 

G 

K 

N 

G 

O 

M 

V 

1 

A 

z 

1 

N 

1 

M 

O 

S 

K 

U 

S 

N 

D 

S 

A 

L 

M 

E 

N 

G 

H 

O 

R 

M 

A 

T 

1 

G 

A 

Y 

W 

Q 

A 

O 

K 

Y 

L 

A 

T 

L 

H 

K 

R 

D 

A 

F 

L 

O 

K 

P 

U 

R 

A 

R 

E 

E 

C 

S 

G 

A 

C 

R 

Y 

U 

K 

P 

G 

D 

T 

Z 

D 

D 

T 

M 

H 

K 

W 

T 

U 

Y 

U 

W 

T 

E 

N 

G 

G 

A 

N 

G 

R 

A 

S 

A 

P 

O 

K 

J 

H 

F 

R 

Q 

D 

G 

S 

U 

J 

1 

S 

A 

H 

A 

B 

A 

T 

V 

B 

N 

1 

L 



26 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 






































Ayo Cerftakan 


Apakah kamu mermliki teman yang berbeda agama? 
Bagaimana sikapmu kepadanya? 

Tullskan pada kotak di bawah in i! 


Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 


27 







Setelah membaca teks Tenggang Rasa, tulislah 
sebuah surat yang menceritakan slkap tenggang 
rasa diantara sahabat, yang dltujukan pada salah 
satu teman sekelasmu. Tuliskan pula bagian- 
baglan surat dalam suratmu. 



28 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 



















































Ayo Berlatih 



Udin, Siti, Edo, Ben i, dan Dayu tiba di rumah Lam 
tepat pukul 13.00. Waktu berlalu beg itu cepat dan 
menyenangkan saat mereka belajar bersama. Tak 
terasa, jam sudah menunjukkan pukul 16.00. Edo, 
Bern', Slti', Dayu, dan Udm parmt untuk pulang ke 
rumah masmg-masmg. Pukul 16.00 Bem pulang. 



Pukul 16.10 io sampal di rumah. Edo pulang 10 
menit setelah Benl. la tiba dl rumah pukul 16.25. 

Siti pulang 5 menit sebelum Benl dan tiba dl rumah 
pukul 16.15. Dayu pulang bersamaan dengan Bern', 
\o tiba di rumah pukul 16.20. Sedangkan Udm 
pulang 15 menit setelah Benl pulang, la tiba dl 
rumahnya pukul 16.30. 



Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 


29 

















Berdasarkan cerita dl atas lengkapilah tabel pada 
halaman beiikut. 



Nama 


Pulang 


Tiba dl rumah Lama Perjalanan 


1 Ben i 


3 Dayu 


4 Edo 


5 Udm 



Kegiatan Bersama Orang Tua 




Orang tua menceritakan sikap tenggang rasa dan saling menghargai 
yang harus dilakukan dengan sahabat semasa kecil. 

V_/ 



30 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 




















0 o 



e o 


Ayo Amatf 



Jawablah pertanyaan di bawah in i! 

1. Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada 

gambar?. 

2. Jelaskan tugas masmg-masmg anak dalam 

gambar!. 


3. Apa yang ingin mereka lakukan dengan layang- 

layang itu?. 

4. Bagaimana menurutmu perasaan mereka saat 


itu? 


5. Buatlah satu pertanyaan berdasarkan gambar! 


Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 
























Ayo Cerftakan 


Tulislah tanggapanmu setelah mengamati gambar 
pada kegiatan Ayo Mengamati! 

Apakah perilaku slswa di dalam gambar sesual 
dengan sila kedua Pancaslla? Apa alasanmu? 

Tullskanlah pada kotak dl bawah InI! 


I 



32 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 








Buatlah daftar perilaku yang mencerminkan sila 
kedua Pancasila dengan memberikan tanda ceklis 
(S) pada tabel perilaku dlbawah Inf sesuaf dengan 
plllhanmu. 


Kamu dapat menambahkan perilaku lain yang 
sesual dengan sila kedua yang belum terdapat 
dalam daftar. 


No. 

Perilaku 

Selalu 

Kadang- 

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 . 

Membantu teman yang sedang 
tertimpa musibah. 




2. 

3. 

Menghargai teman yang 
berbeda agama. 

Memperhatikan saat guru 
menjelaskan pelajaran. 




4. 

5. 

Membela teman yang sedang 
diganggu oleh teman lain. 

Tidak membedakan teman 
dalam bermam. 




6. 

Bergantian dalam 
menggunakan permainan atau 
fasilitas umum. 




7. 





8. 

9. 





10. 






33 


Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 















Ayo Lakukan 


Buatlah sebuah surat yang d itu ju kan kepada 
salah seorang temanmu (df sekolah atau di luar 
sekolah) tentang pengalaman berteman dengan 
teman yang berbeda agama, sal ing menghargai 
dan tolong menolong tanpa membeda-bedakan 
agamanya. 

Perhatlkan penempatan bag lan-bag lan surat yang 
telah kamu pelajari sebelumnya. 


34 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 








































































































Ayo Berlatih 


Beiikut ml berbagal keglatan yang Sftl lakukan 
setlap harinya. 





Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 


35 


























Berdasarkan pengamatan pada tabel di atas, 
selesa i kan soal-soal berikut inf dengan satuan 
detik dan menit! 

1. Berapa lama Siti sarapan pagi? 
.detik. 

2. Berapa lama perjalanan Siti dari rumah ke sekolah? 
.detik. 

3. Berapa lama Siti menyapu halaman? 
.detik. 


4. Berapa lama Siti belajardi sekolah? 
.detik. 

5. Berapa lama waktu dari Siti bangun tidur hingga 
berangkat ke sekolah? 


menit. 


36 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 




























antangan Jam di rumah Sftf menunjukkan pukul 06.00. 

Ternyata jam di rumah Siti terlambat 1 jam. 
Jam berapakah waktu yang sebenarnya? 
Gambarlah waktu yang sebenarnya. 




Kegiatan Bersama Orang Tua 


■\ 


v. 


Orang tua membimbmg siswa dalam membuat daftar kegiatan siswa 
sehari-hari beserta waktunya. Daftar kegiatan tersebut dapat terdiri 
dari kegiatan sekolah, istirahat, belajar, ibadah dan bermain bersama 
sahabat. 


J 



Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 


37 














• • 




Sekarang 



Beri tanda ceklis (*0 pada kotak yang kamu kuasai 


1 . 


2 . 

3. 


Membuat pertanyaan berkaitan tentang 
teks surat. 

Mencerltakan kemball Isl teks surat. 


J 


Mengenal hubungan antar satuan waktu 


4. 


5. 


6 . 

7. 


yang biasa dlgunakan dalam kehldupan 
seharl-harl. 

Menggunakan pengetahuan yang 
dlmlllkl untuk membandmgkan antar 
satuan waktu. 

Menirukan gerak hasll pengamatan 
terhadap permaman petak jongkok 
dengan kreatlvitas sendIri. 

Mengenali tanggapan pada teks surat. 


J 


8 . 


Menguraikan gagasan pokok dari Isl teks 
surat. 

Mengenal slkap-slkap dalam bersahabat 
yang sesual dengan pengamalan sila 
kedua Pancaslla. 

Mencerltakan pengalaman berperllaku 
sesual dengan sila kedua Pancaslla. 

10. Mengenal gerakan-gerakan dalam 
permaman lomba larl. 

11. Mempraktlkkan permaman lomba larl. 


J 


9 . 






Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 











































12. Melengkapi teks rumpang. 

13. Menghitung waktu dalam detik, menit, 
dan jam. 

14. Menjawab soal cerita tentang waktu. 

15. Mengenal gerak kuat dan gerak lemah 
berdasarkan pengamatan terhadap api 
unggun. 

16. Menlrukan gerak apl unggun 



17. Mengenal sikap saling menyayangl antar 
sahabat sebagal pengamalan sila kedua 
Pancasila. 


18. Menjelaskan manfaat saling menyayangi 
sebagal perilaku yang sesuai dengan sila 
kedua Pancasila. 

19. Mengenal bagian-bagian surat. 


20. Menuliskan bagian-bagian surat. 

21. Menulis isi bagian-bagian surat. 


( -\ 

V_ J 


22. Menulis surat pribadi. 



23. Mengenal gerakan-gerakan dalam 
permainan galasin. 

24. Mempraktikkan permainan galasin. 


25. Mengenal sikap tenggang rasa sebagai 
pengamalan sila kedua Pancasila. 

26. Menjelaskan sikap yang baik terhadap 
teman yang berbeda agama. 



Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 


39 



























27. Menjelaskan penghitungan waktu 
berdasarkan data dari teks. 

28. Menggunakan pengetahuan yang 
dimiliki untuk menyelesaikan soal centa 
tentang penghitungan waktu. 

29. Menanggapi gambar perilaku yang 
sesuai dengan sila kedua Pancasila. 

30. Menghitung waktu berdasarkan data 
sehari-han. 


40 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 










% 


/.filtar 

4 Pr/jilaian 



Amati' gambardl bawah inf! 



Buatlah surat yang ditujukan kepada temanmu 
mengenaf sikap Dayu dan teman-temannya yang 
membantu pedagang menyeberang ja lan seperti 
dalam gambar. 























Perhatlkan kelengkapan bag lan-bag lan surat, 
penggunaan huruf kapital dan tanda tltlk yang tepat! 




42 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 




































Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah 
i ni berdasarkan waktu yang dltunjukkan pada 
gambar. 

1. Jlka jalan raya dltempuh 15 menlt dari sekolah 
mereka, pukul berapakah mereka pergl dari 
sekolah? 


2.Jarak rumah Udln adalah 500 meter dari jalan 
raya. Jlka Udln berjalan sejauh 50 meter setlap 1 
memt, pukul berapa Udm akan tiba di rumah? 


3.Siti berjalan dari jalan raya ke rumahnya 2 kali 
lebih lama dari Udln. Jam berapakah Sitl tiba di 
rumah? 


4. Rumah Bem dapat dltempuh selama 5 menlt 
berjalan kakl dari rumah Udln. Gambarkan 
jarum jam yang menunjukkan waktu Bem tiba dl 
rumah! 




Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 


43 







5.Buatlah 2 (dua) soal tentang waktu berdasarkan 
gambarUdm dan kawan-kawan menolong bapak 
pedagang! 

a. 


b 


ö.Apakah pentingnya membaca jam? 


7. Adakah situasl dalam kehidupan klta yang tidak 
melibatkan membaca jam? Jelaskan! 



44 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 












Buatlah sebuah centa yang berlawanan 
dengan gambartadf yang tidak mencerminkan 
pengamalan sila kedua Pancasila. 


Tema 6 Subtema 1: Temanku Sahabatku 


45 









Subtema 2: 

Tumbuhan Sahabatku 



Selaln bersahabat dengan sesama manusla, 
klta juga dapat bersahabat dengan tumbuhan. 
Bersahabat dengan tumbuhan adalah salah satu 
beatugsyukur klta kepada Tu han. 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 




























O e 


Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. 
Setiap tumbuhan memiliki jenis dan manfaat 
berbeda. Manusia dan hewan merasakan 
manfaat yang diberikan tumbuhan. Tumbuhan 
menghasilkan oksigen untuk manusia dan hewan 
untuk bernafas. Tumbuhan menjadi makanan 
bagi berbagai jenis hewan. Tumbuhan pun dapat 
menjadi tempat tinggal bag i hewan. Manusia 
memanfaatkan tumbuhan untuk berbagai fungsi. 
Bagi manusia, tumbuhan menjadi penghias, 
sumberbahan makanan, dan bahan pembuat 
rumah. Begitu besar manfaat tumbuhan bagi 
lingkungan hidup. Mari kita rawat tumbuh- 
tumbuhan di sekitar kita. 






Dapatkah kamu 
bayangkan apa 
yang terjadi jika 
tidak ada lag i 
tumbuhan di 
sekitar kita? 

Apa yang ha rus 
kita la ku kan 
untuk menjaga 
kelangsungan 
hidup tumbuhan? 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 













Amati gambardl bawah ml! 



Tahukah kamu itu gambarbunga apa? 

Diskusikcm gambardl atas dengan teman 
sebangkumu. Tuliskan hal-hal yang ingin kamu 
ketahui tentang bunga tersebut pada kotak di 
bawah fm. 


48 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 







Ayo Membaca 


J 

Melati 



Melati adalah salah satu tanaman hias. 

Di lndonesia terdapat banyak jenis melati. Salah 
satunya adalah melati putih. Bunga melati 
putih menjadi simbol nasional. Bunga melati 
putih dijuluki si Puspa Bangsa, karena melati 
melambangkan kesucian dan kemurnian. Bunga 
melati banyak ditanam sebagai penghias halaman. 
Berkat baunya yang menyegarkan, melati sering 
digunakan sebagai pengharum. Bunga melati juga 
digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. 
Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam 
pernikahan dan tarian. 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


49 










Ayo Lakukan 


Pernahkah kamu mellhat bunga melatl 
tertlup ang In sepol-sepol? 

Bagaimanakah gerakannya? 

Tlrukan gerakan bunga melatl tertlup 
ang In sepol-sepol. 

Apakah gerakannya kuat atau lemah? 

Bagaimanakah gerakan bunga melatl 
terslram alr hujan deras? 

Tlrukanlah gerakan bunga melatl terslram 
alr hujan deras. 

Apakah gerakannya kuat atau lemah? 





Ayo Berkarya 



Ulangl gerakan-gerakan tersebut dan kembangkan 
menjadl rangkalan tarlan sederhana dengan 
Irlngan alat musik rltmls atau tepuk tangan teman- 
temanmu dengan nada blrama 4/4. 














Ayo Membaca 


Siti sangat senang dengan bunga melatl. 

Siti membell bibit bunga melatl. Dia Ing In 
menanamnya dl dalam pot. Sltl Ing In mencarl tahu 
baga Imana cara menanam yang benar. Sltl pergl 
ke perpustakaan sekolah. Dl sana, dia menemukan 
buku tentang cara menanam melatl dl dalam pot. 
Berlkut petunjuk perawatan melatl yang Sltl baca: 

1. Slapkan pecahan batu merah atau pecahan 
genting. Susun dl dasar pot. 

2. Campurkan paslr, tanah, dan pupuk kandang. 
Maslng-maslng dengan baglan yang sama. 

Islkan pada sepertlga baglan pot, dl atas laplsan 
pecahan batu merah atau genting. 

3. Masukkan bibit melatl. 

Slsakan medla lama yang maslh menempel. 
Tujuannya agartanaman dapat beradaptasI 
dengan medla baru. 

4. Tambahkan campuran paslr, tanah, dan pupuk 
kandang. 

Jangan Isl pot sampal penuh. 

Slsakan 2 cm dar! blblr pot untuk 
memudahkan penylraman. 

5. Pastlkan tanaman dapat berdlrl kokoh. 

6. Slram tanaman dengan alr secukupnya. 

7. Berslhkan baglan luar pot dar! kotoran. 

Letakkan pot dl tempat yang dllnglnkan. 


51 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 






Diskusikan petunjuk perawatan tanaman melati 
dengan teman sebangkumu. 

Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang berkaltan 
dengan petunjuk perawatan tersebut. 

Tulfskan pertanyaan-pertanyaanmu di dalam 
kotak berikut. 

C 



52 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 







Ayo Berlatih 


Buat tanda ceklfs OO di dalam [ ) bila kallmat- 


kallmat dl bawah fm sesuai dengan petunjuk 
perawatan tanaman melatf. 

1. Batu merah dan pecahan genting 
dlletakkan dl dasarpot. 


C 


2. Pasir, tanah, dan pupuk kandang 
dlgunakan sebagal media tanam. 


r 

\ 

\ 



3. Pupuk kandang harus di campur lebih 
banyak daripada tanah dan pasir. 

4. Campuran pasir, tanah, dan pupuk 
kandang diisikan ke dalam pot sampai 
penuh. 


5. Media lama dibiarkan tersisa pada akar 
bibit melati. 



6. Kita harus memastikan tanaman melati ( N 

berdiri dengan kokoh. '- 

7. Siram tanaman melati dengan air c ^ 

sebanyak-banyaknya. ^' 

8. Sebelum dlletakkan di tempat yang r -^ 

diinginkan, bagian luar pot harus ^-' 

dibersihkan. 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


53 


























Ayo Ceritakan 


Ceritakan kembali petunjuk perawatan tanaman 
melati di dalam pot. Tuliskan ceritamu pada kotak 
di bawah ini. Gunakan tanda titik (.) di setiap akhir 
kalimat dan huruf kapital di setiap awal kalimat. 



54 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 







Ayo Amatf 



Amatilah gambar-gambar df bawah i'm! 




Berdasarkan gambar-gambar dl atas, buatlah 
kalimat yang tepat untuk menggambarkan 
kegiatan Siti beserta waktunya. 

Gambar 1:. 


Gambar 2: 


Gambar 3: 


Gambar 4: 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


55 




















































Susunan gambaryang membentuk cerita yang 
runut adalah: 


r \ 

r \ 




r \ 

V _ J 

— 

r 

\ _ ) 

, dan 

\ _ ) 


1. Berapa lama waktu antara Sltf membawa 
tanaman pulang hlngga selesai mermndahkan 
tanaman ke pot? 


2. Berapa lama waktu antara Siti menyiram dan 
meraplkan tanamannya? 


Ayo Amati 

Akhirnya tanaman-tanaman Sftf berbunga. Sftl 
membuat grafik berdasarkan waktu berbunga 
masmg-masmg tanamannya: 

Grafik Waktu Berbunga 

120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 

Tanaman 1 Tanaman 2 Tanaman 3 Tanaman 4 




56 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 


































LengkapNah tabel ben ku t berdasarkan grafik yang 
dibuat Sftf! 


No. 

Tanaman 

Kondisi tanaman 

Waktu yang dibutuhkan 
untuk berbunga 

1 

Tanaman ditanam di 
tanah, mendapat sinar 
matahari dan airyang 
cukup. 

hari 

2 

Tanaman ditanam di pot, 
mendapat sinar matahari 
dan airyang cukup. 

hari 

3 

Tanaman ditanam di 
tanah kering, mendapat 
sinar matahari yang 
cukup. 

hari 

4 

Tanaman ditanam di pot, 
ditempatkan di bag ian 
teras yang tertutup dari 
sinar matahari. 

hari 



Ayo Berlatih 


Temukanlah lama satuan-satuan waktu di bawah Inf. 


1 tahun =.bulan 

1 bulan =.minggu 

1 mmggu =.hari 

1 hari =.jam 

1 jam =.men it 

1 men It =.detik 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


57 





















Len g kapi kali mat-kali mat berfkut dengan lebih 
lama dari atau lebih singkat dari. 


1 . 

1 men it 

1 detlk. 

2. 

1 mmggu 

1 bulan. 

3. 

1 hari 

1 jam. 

4. 

1 tahun 

1 windu. 

5. 

1 abad 

1 dasawarsa. 


Kegiatan Bersama Orang Tua 

Orang tua mengajak siswa untuk menanam tanaman di halaman atau 
dalam pot. Merawat dan memperhatikan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan tanaman itu untuk tumbuh dan berapa lama tanamannya 
berbunga atau berbuah. 

__ / 




58 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 












Pohon Beringin 


Di lapangan dekat rumah Edo, ada sebuah pohon 
beringin. Pohon beringin Itu tumbuh suburdan 
rindang. Anak-anak senang bermain dl sekitar 
pohon Itu. Udara di bawah pohon beringin sejuk 
sekali. Pohon beringin adalah salah satu pohon 
yang rindang daunnya. Pohon itu bisa bertahan 
hidup sampai puluhan tahun. 

Pohon beringin menahan erosi dari air hujan. Akar 
pohon beringin juga menahan air di dalam tanah 
sehingga cadangan air tanah bisa diperbanyak. 
Warga sekitar dapat menggunakan airnya dalam 
waktu lama. 



Daunnya yang rindang dapat mengolah karbon- 
dioksida menjadi oksigen. Oksigen diperlukan 
makhluk hidup untuk bernafas. Warga mendapat 
banyak manfaat dari pohon beringin. Oleh karena 
itu, semua warga ikut merawat pohon beringin. 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 

* * 













Gurumu akan membacakan teks tentang 
perawatan pohon bermgin. Dengarlah balk-balk 
teks yang dlbacakan. Kemudlan ceritakan teks 
tersebut dengan bahasamu. 

Setiap mlnggu, warga bersama-sama memberslhkan 
llngkungan. Pohon berlngln juga Ikut dlrawat dan 
dlbersihkan. Hal pertama yang dilakukan warga 
adalah memangkas. Ranting-rantlng kedl yang 
tumbuh Ilar dlpangkas. Warga juga membasrm 
benalu pada pohon beringm. Benalu adalah tanaman 
parasit yang tumbuh dl dahan bermgin. Benalu 
menumpang dan menglsap sarl makanan pohon 
bermgin. 

Setelah Itu, warga memberslhkan akar bermgin dar! 
gangguan tanaman Ilar. llalang dan rerumputan 
yang tumbuh dl sekltarakar Ikut dlbersihkan. 
Terakhlr, warga memberslhkan daun-daun kerlng 
yang berjatuhan. 



Ayo Amatl 



Amatllah gambar-gambar berlkut dengan 
saksama! 





















Ayo Lakukan 



Urutan gambaryang benar berdasarkan teks 
adalah: 


>1 


>1 


Ni 


\ 

J 


J 


J 


J 


Sekarang, ayo susun sebuah teks petunjuk yang 
sesuai dengan gambar-gambar yang telah kamu 
urutkan! Gunakan tanda titik pada akhir kalimat 
dan huruf kapital pada awal kalimat dengan 
tepat. 


61 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 

















Ayo Amatf 


Benl sangat suka bermaln kudng-kudngan. Ben I 
dan teman-teman bermam kudng-kudngan di 
bawah pohon berlngln. Benl, Siti, Edo, Lam, dan 
Dayu membentuk llngkaran. Setelah dlundl, Udin 
yang menjadl perebut bola. 



Teman-teman melempar bola menghlndarl Udin. 
Udin berlarl keluar masuk llngkaran merebut bola. 
Teman-teman menyanylkan sebuah lagu anak 
sambll bertepuk tangan. Akhlrnya, Udin berhasll 
merebut bola dar! Dayu. Dayu kemudlan berjaga 
menjadl perebut bola. 

Pemahkah kamu bermaln permalnan InI? 

Dl mana kamu blasanya bermaln permalnan InI? 

Dlsebut apakah permalnan Inl dl daerahmu? 



62 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 


















Ayo Lakukan 


Berkumpullah dl lapangan sekolahmu, berbarls 
m em ben tu k I Ing karan besar, putuskan siswa 
yang akan merebut bola darl luardengan dlundl. 
Mulailah bermain. 




Di kelas, Ibu guru menunjukkan sebuah gambar 
kepada siswa. Mereka merasa mengenall gambar 
tersebut. Karena gambar tersebut mlrlp dengan 
pohon dl lapangan. Tempat mereka serlng bermain. 

Tahukah kamu gambar apa yang dltunjukkan oleh 
Ibu guru? 

Melambangkan apakah gambar Itu? 

Pertanyaan apakah yang tlmbul dl benakmu saat 
mellhat gambar Itu? 

63 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 




















Tulislah pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kotak 
dl bawah ml! 

i \ 


i 


Ayo Amati 

Di dada Garuda Pancasila ada 
5 gambaryang melambangkan 
5 sila Pancasila. Kamu telah 
mempelajan gambar bintang, 
lambang sila pertama. Gambar 
rantai, lambang sila kedua. 

Gambar pohon beringin melambangkan sila ketiga. 

Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. 
Maknanya adalah, pohon beringin yang besar, kuat 
dan teduh dapat menaungi banyak orang. Seperti 
Negara Indonesia yang dapat menaungi seluruh 
rakyatnya. 

Pohon beringin memiliki banyak sulur dan akar 
yang menjalar ke mana-mana. Sulur dan akar 
tersebut berasal dari pohon yang sama. Hal 
ini mencerminkan keragaman suku bangsa di 
Indonesia. Beragam suku namun tetap satu 
bangsa, bangsa Indonesia. 



■# 


Sila ketiga: 
Persatuan Indonesia 



64 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 










Ayo Lakukan 


Amatf kemudfan guntmglah gambar-gambar df 
bawah inf. 

Tempel gambar yang sesuai dengan sila ketlga 
pada gambar pohon berfngm di halaman 62. 

Bertanggung jawablah terhadap keselamatan dfrf 
sendfri saat menggunakan benda tajam sepertf 
guntfng. 




Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 






































































Guntmg dan tempel gambardari halaman 66 pada 
pohon beringin inf. Presentasfkan hasfl pekerjaanmu di 
depan kelas dengan bahasa yang santun dan percaya dfrf. 



67 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 






Kegiatan Bersama Orang Tua 



Amatilah pohon besaryang tumbuh di sekitar tempat tinggalmu. 
Kumpulkan informasi mengenai pohon tersebut dari orang tuamu. 
Pertanyaan-pertanyaan di bawah in i dapat memandumu. 

1. Apakah nama pohon itu? 

2. Berapa tinggi pohon itu? 

3. Di tempat seperti apa pohon itu tumbuh? (di lapangan, di tepi 
sungai, di halaman rumah, atau tempat-tempat lainnya) 

4. Apa saja manfaat yang diperoleh warga dari pohon itu? 

5. Apa yang dilakukan warga untuk merawat pohon itu? 



68 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 











Apotek Hidup 


Dayu, Sitl, dan Edo berkunjung ke rumah Pak 
Buyung. Pak Buyung memiliki apotek hidup di 
rumahnya. Apotek hidup adalah tanam-tanaman 
yang berkhasiat sebagai obat. Pak Buyung 
menanam jahe, kunyit, temulawak, dan tanaman 
berkhasiat lainnya. 



Tanaman obat telah dipakai oleh nenek moyang 
kita sejak dulu. Sekarang obat-obatan dari tanaman 
dikembangkan kembali. Obat-obatan dari tanaman 
tersebut dinamakan obat herbal. Obat herbal yang 
banyak dijual dikemas secara modern. Tapi kita 
bisa mendapatkannya dengan mudah dan murah. 
Dengan menanam sendiri seperti Pak Buyung. 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 

* * 





















Setelah melihat-lihat dan menggall informasi dari 
Pak Buyung, Dayu, Siti, dan Edo pulang ke rumah 
membawa tanaman pemberian Pak Buyung. Mereka 
akan menanamnya dan bertekad menambah koleksi 
tanaman obat. Mereka ingin mengambll manfaat 
tanaman obat yang diciptakan Tuhan. 


Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini 
dengan kalimat yang lengkap dan tepat. 

1. Sedang berada dimanakah Siti, Dayu, dan Edo? 


2. Apakah yang dimaksud dengan apotek hidup? 


3. Apa manfaat tanaman yang ditanam oleh Pak 
Buyung? 


4. Apakah sebutan obat yang dibuat dari bahan 
tanaman?. 


5. Apakah kita hanya bisa mendapatkan obat- 
obatan dari tanaman yang berharga mahal? 



70 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 











Setelah membaca teks Apotek Hidup, lengkapNah 
ka Ii mat-kali mat dl bawah inf dengan kata-kata 
yang ada dl dalam kotak dengan tepat. 



\ 

halaman rumah 

temu lawak tanaman obat 

Apotek hidup 

sulit 

v 



Di halaman rumahnya, Pak Buyung menanam 
banyak_ _. 

Pak Buyung menanam kunyit, jahe, dan_ 


_ _Pak Buyung berjasa 

membantu penyembuhan keluarga dan tetangga. 

Menanam apotek hidup tidaklah_ 

Semua orang dapat menanam apotek hidup di 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 
















Ayo Amatf 


Amati gambar kegIatan 
Buyung merawat apotek 

Kita akan belajar membi 
paragraf berdasarkan 
gambar. 


Contoh: 



Pak Buyung sedang menylram tanaman. 



tcwac \ wuå\a tumbub subwr cår ia, liA/ctak berteflt 

da ia, tet«^00« dwpat i^fliA,fflfltiA,yfl. 

lngat! 

• Gunakan tanda tltik untuk mengakhiri 
kalimat. 

• Gunakan huruf kapital untuk awal kalimat 
dan nama orang. 


72 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 










Ayo Lakukan 


Buatlah paragraf berdasarkan gambar. 
Kembangkan kali mat awal yang ada pada tiap- 
tfap gambar. 

Pak Buyung rajin membasml hama 
pada tanaman. 



Pak Buyung rutin memangkas ranting 
tanaman. 



Tanaman perlu diberi pupuk agar 
tumbuh subur. 




Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


73 


















Selesal bercakap-cakap, Edo, Sltl, dan Dayu 
memperhatlkan Pak Buyung merawat tanaman. 
Mereka sangat tertarlk mempelajarl cara merawat 
tanaman obat. Tak terasa, harl sudah semakm 
slang. Jam sudah menunjukkan pukul setengah dua 
belas. 





74 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 









Berapakah lama waktu antara pukul 08.45 dan 
pukul 10.25? 

Untuk menghltung lamanya waktu atau durasi, 
kita dapat menggunakan garls waktu. Berlkut cara 
menggunakan garls waktu: 

1 11 1 111 111 1111 1| n 111 1 1 1111 1 1 1 1111 1| n 111 1 1 1111 1 1 1 1111 1 1 n 111 1 1 1111 1 1 1 1111 1 1 n 111 1 1 1111 111 j 

08.45-► 09.00-► 10.00-► 10.25 


15 men it 


1 jam 


25 menit 


pukul 08.45 ke pukul 10.25 


15 menlt 

+ 

1 jam 

+ - 

25 menlt 

1 jam 

+ 

25 menlt 

: + 

15 menlt 


= 1 jam + 40 men It 
= 1 jam 40 men It 

Jadl, durasi antara pukul 08.45 dan pukul 10.25 
adalah 1 jam 40 menlt. 

Edo, Dayu, dan Sltl berada dl apotek hldup Pak 
Buyung selama 1 jam 40 menlt. 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 






























Ayo Berlatih 


å 


Sekarang giliranmu, buatlah garfs waktu yang 
tepat untuk menghitung du ras i: 

1. Pukul 07.15 dan pukul 08.45 

| I I I I | I I I I | I I I l| M I I | I I I I | I I I I | I I I I | M I I | I I I I | I I I I | I I I I | M I I | I I I I | I I I I | I I I I | M I I | I I I I | I I I I | 

07.15 08.00 08.45 

2. Pukul 08.30 dan pukul 10.20 


( -\ 


I " 11 ! 11 

1 1 | 1 1 1 IM 1 1 | E 1 1 I I 1 M | 1 

1 1 IM 1 1 | M 

1 1 | 1 1 1 1 | 1 

1 1 I M 1 1 | E 1 

1 1 | 1 1 1 1 | 1 

1 1 I M 1 1 | E 1 I I I 1 1 1 [ 

V_ 






_ ) 


3. Pukul 02.20 dan pukul 03.15 


r 


v 

J 


4. Pukul 04.30 dan pukul 07.45 


r 

A 

v 

J 


5. Pukul 05.30 dan pukul 08.35 



76 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 

































Ayo Simpulkan 


Tuliskan langkah-langkah dalam melakukan 
penghitungan waktu menggunakan garis waktu df 
dalam kotak di bawah inf. 



Berlkut grafik pemberian pupuk dl apotek hidup 
dalam 1 tahun yang dibuat oleh Pak Buyung: 


Kelor 


Jambu biji 


Jahe dan 
temulawak 


Sirih 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


77 






















Ayo Lakukan 




Berdasarkan grafik di atas, lengkapNah kalimat- 
kalfmat di bawah inf dengan tepat. 


No. 1 telah dfkerjakan sebagaf contoh untukmu. 


1. Pohon kelor df berf pupuk dm kall dalam satu 
tahun. 


2. _dfberf pupuk 3 kali dalam setahun. 

3. _pallng serfng dfberf pupuk 

dalam setahun. 

4. Tanaman sfrfh dfberf pupuk_kalf dalam 

setahun. 


5. Dalam satu tahun Pak Buyung memberf pupuk_ 

kalf untuk tanaman jambu bfjf dan tanaman sfrfh. 

6. Pemberfan pupuk untuk kelor lebfh jarang _ 

kalf dfbandfngkan pemberfan pupuk untuk 
tanaman sfrfh. 

7. Pemberfan pupuk untuk tanaman jahe dan 

temulawak lebfh serfng_kalf dfbandfngkan 

pemberfan pupuk untuk jambu bfjf. 

8. Total pemberfan pupuk untuk tanaman sfrfh dan 

jahe-temulawak adalah_kalf. 

9. Selfsfh antara pemberfan pupuk untuk tanaman 

jahe-temulawak dan sfrfh adalah_kalf 

pemberfan pupuk. 

10. Total pemberfan pupuk untuk seluruh tanaman 

selama satu tahun adalah_kalf. 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 













Ayo Presentasikan 


Presentasikanlah grafik tersebut dl depan kelas! 



Ayo Membaca 



Sabtu sore, Dayu mengajak teman-temannya 
ke gedung kesenlan. Gedung kesenlan memlllkl 
taman yang Indah. Selaln pertunjukan tarl dan 
teater, pengunjung yang datang juga menlkmatl 
taman Itu. Udara di taman beg Itu sejuk karena 
banyak pepohonan. Bunga-bunga yang diatur rapl 
juga menyejukkan mata para pengunjung. Sebelum 
masuk gedung, Dayu dan teman-teman berlama- 
lama menlkmatl taman. 



CEVum e 


Hamplr30 menlt Dayu dan kawan-kawan be 
dl taman gedung kesenlan. Kemudlan merek 
membaca dua poster dl depan plntu masuk. 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 





























SAKSIKAN 
TARIAN RANDAI 

DdriSöiEiiilrj Bdrdl 


Minggu Pukut 15.00-15,45 


SAKSIKAN 

TARIGANTAR 

Dari Kdnndnldn 



Minggu Pukiill6.00!6.30 


Ada dua pertunjukan tar! yang akan dlmalnkan sore 
In!. Tar! Randa! dan Tar! Gantar. Tar! Randa! pukul 
15.00 dan Tar! Gantar pukul 16.00. Dayu dan kawan- 
kawan membaca mformas! tentang Tar! Randa! dan 
Tar! Gantar. Tar! Randa! berasal dar! Mmangkabau 
atau Sumatra Barat. Sedangkan Tar! Gantar berasal 
dar! Kalmnantan. 



Ayo Amat! 



Gerakan-gerakan Tar! Randa!: 




80 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 
















Gerakan-gerakan Tari Gantar: 



81 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 













Ayo Peragakan 



Secara berkelompok, tlrukanlah gerakan-gerakan 
tarl Randai atau ton Gantaryang ada di dalam 
gambardengan percaya dfri. 



Dapatkah kalian menentukan tarian mana yang 
mempunyai lebih banyak gerakan kuat, dan tarian 
mana yang mempunyal gerakan lemah? 


Kegiatan Bersama Orang Tua 

Mengajak siswa untuk menanam dan merawat salah satu tanaman 
apotik hidup di halaman rumah atau dalam pot. Berkan tanggung 
jawab kepada anak-anak untuk merawat tanaman tersebut dan 
jelaskan manfaat tanaman tersebut. 

__ / 



82 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 







Hutan Bakau, Si SabukHijau Pelrndung Pantai 

Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan 
mempelajarl perawatan dan pelestarian hutan 
bakau. Orang-orang serlng menyebut hutan bakau 
sebagal sabuk hljau. Artlnya, kawasan hljau yang 
tumbuh dl garis pantal. 

Hutan bakau mellndungl garis pantal dar! 
penglklsan. Hutan bakau juga meredam gelombang 
besar termasuk tsunaml. Dlperlukan kerja sama 
warga sekltar untuk menjaga pertumbuhan hutan 
bakau. 



Ada dua hal pentlng yang harus dllakukan 
untuk merawat hutan bakau yaltu penylangan 
dan penyulaman. Penylangan dllakukan untuk 
membasml hama. Adapun penyulaman adalah 
penggantlan pohon bakau yang matl. 

Pohon yang matl dlgantl bibit atau pohon bakau 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 

* * 



















la In yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon 
bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon- 
pohon bakau yang telah dltanam mesti dijaga 
pertumbuhannya. 

Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. 
Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti 
dikendalikan. Paling tidak, hingga pohon-pohon 
bakau berusia satu tahun. 

Ombak dan binatang pemakan daun juga 
terkadang merusak. Namun, manusialah yang 
paling banyak menyebabkan kerusakan hutan 
bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak 
oleh pencari ikan dan kepiting. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini 
sesuai dengan teks di atas. 

1. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di 
hutan bakau? 


2. Apa arti julukan sabuk hijau bag i hutan bakau? 


3. Apakah manfaat hutan bakau? 


4. Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan 
bakau? 


5. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan 
kel estarian hutan bakau? 



84 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 








Dlskuslkan teks di atas dengan teman 
sebangkumu. Temukan masalah-masalah dalam 
teks tersebut dan tullskan pada kotak di bawah Inf. 



Ayo Menylmak 


Membenkan Tanggapan dan Saran 

Tanggapan 

Tanggapan adalah pendapat seseorang setelah 
membaca, mellhat, mendengar, ataupun 
merasakan sesuatu. Tanggapan dapat berupa 
persetujuan atau sanggahan. Semua tanggapan 
harus dlsampalkan dengan santun. 

85 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 








Tanggapan yang sesual dengan masalah dalam 
bacaan di atas adalah: 

l-futfti/b b a\zau btrv^aiA-faat uvitukz v^tlUAduvuOjl 

p£! \AfcRl. 

TaiA^a V\\Ata\A b (å\zc\u, ^av^tai a\za\A,terus terfeUels olek 
ondo fl te, o(fli/\, GiLrpfl£fliA,0. 

Jltefl odblflrtefl^ otflrfltfli^ otflpflt te^yyeUim, olek Air Ifluct. 


Atau 

Mflsyflrflteflt bel^m, peiA/ttiA/0iA/yfl perflwAtflrr 

dflrr pelestflrlfli/r kutflrr bflteflix. 

Mflstk bflrryflte orfli/ry yflrry n/ierusfltepokoi/r-pokorr bflteflw 
sAAt m.eiA,«^0fe«p IfcfliA, otflrr teepltlrry odpAi/utfll. 


Saran 


Saran sama artinya dengan usulan. Memberi 
saran berarti menanggapi tfndakan atau perlstiwa 
yang dibaca, dillhat, didengar, ataupun dirasakan 
dengan usulan yang menurut pemberl saran adalah 
yang terbalk atau lebih balk darl sebelumnya. 

Saran yang sesuai dengan bacaan di atas adalah: 


Kartv^a furrysl V\\A.ta\A bAtefln yflrry amat pervtli/ry, 
sekflmsrryfl pem,erlrutflk da ia, n/iflsyflrflteflt leblb serlus 
kvierflvvflt da\A w,elestfliatefli^ kuta\A, bflteflw. 


Atau 

sebfltoujfl, ^viflsyflrflteflt i^endoflyl teelo^vipote teerjfl yflrry 
bertnyfls beryflrvtlfli/r m,ei/yfl0fl olflrr n/ierflwflt kutfli/r bflteflu. 



86 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 



Ayo Berlatfh 


Benlah tanggapan dan saran terhadap masalah- 
masalah di bawah ini. 


1. Masalah: Hutan-hutan dl Indonesia banyakyang 
gundul. Hal inI disebabkan oleh orang-orang 
yang menebang pohon sembarangan. Mereka 
menebang pohon hanya untuk keuntungan 
sendin. 


Tanggapan: 


Saran: 


2. Masalah: D i beberapa daerah, masyarakat 
membuka lahan untuk bertani atau berladang 
dengan cara membakar hutan. 

Tanggapan:_ 


Saran: 


87 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 




















3. Masalah: Di kota-kota besar, sebag lan besar 
lahan hljau telah dlgantlkan bangunan- 
bangunan perumahan, perbelanjaan, atau 
perkantoran 

Tanggapan:_ 


Saran: 



Ayo Membaca 


Bermam Sabuk Hljau 

Anak kelas tiga belajar tentang perawatan hutan 
bakau. Mereka klnl memlllkl banyak pengetahuan 
tentang hutan bakau. Hutan bakau tumbuh 
melmgkaii garls pantal. Hutan bakau mellndungl 
daratan darl ombak ganas dan air laut pasang. 
Sepertl sabuk hljau yang mellndungl pantal. 

Mereka klnl bermam sabuk hljau. Mereka membuat 
dua kelompok, yaltu: kelompok lakl-lakl dan 
kelompok perempuan. Alat yang dlbutuhkan 
hanyalah seutas tall yang dukat mellngkar. 

Satu llngkartall untuksatu kelompok. 



88 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 











Ca ra bermamnya adalah: 

1. Masing-masing kelompok berdlrl membentuk 
llngkaran. Melambangkan hutan bakau yang 
tumbuh melmgkar mellndungl pantaI. 

2. Setlap anggota kelompok sallng bergandengan 
tangan. 

3. Lingkaran tall dlkalungkan ke lehersalah seorang 
anggota di masing-masing kelompok. 

4. Guru memberikan aba-aba mulai. 

5. Masing-masing kelompok mula! menyanylkan 
lagu yang telah dlsepakatl sebelumnya. 

6. Selrlng lagu yang dlnyanylkan, llngkaran 
tall harus melewatl tubuh anggota pertama 
dan dlplndahkan ke anggota kedua, tanpa 
melepaskan genggaman tangan. 

7. Kelompok yang dapat mermndahkan tall hlngga 
anggota kelompok terakhlr adalah kelompok 
pemenangnya. 




Praktikkanlah permaman 
tersebut dengan teman 
sekelasmu! 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


89 







Maslhkah kamu Ingat sirnbol sila ketlga Pancaslla? 

Gambarkan sirnbol sila ketlga pada kotak di bawah 
ini. Warnai dengan warna yang sesuai. 





& 


Ayo Ceritakan 


Jelaskan makna gambarmu di depan kelas! 


90 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 









Ayo Menyimak 


Tim anak perempuan memenangkan permainan 
sabuk hijau. Tim anak laki-laki tidak merasa 
kesal dan kecewa. Mereka semua senang dan 
menikmati permainan. 




Selamat ya, 

Siti. Tim kalian 
memang hebat dan 
kompak. 


Terima 

kasih Edo. Tim kalian 
juga kompak sekali. Selisih 
waktu selesa i kedua tim kita 
hanya beberapa detik 
sa ja. 


Tim manakah yang memenangkan permainan? 

Apakah Edo menang? 

Bagaimana sikap Edo? 

Apakah tim Siti menang? 

Bagaimana sikap Siti? 

Apakah menurutmu Udin, Edo, dan Lam 
menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga 
Pancasila? Jelaskan! 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 








Ayo Ceritakan 


Sebutkan li'ma slkap dan perilaku lalnnya yang 
sesual dengan dengan sila ketiga Pancaslla. 
Jelaskan alasanmu mengapa slkap dan perilaku 
tersebut sesual' dengan sila ketiga Pancaslla. 



Kegfatan Bersama Orang Tua 


Orang tua menceritakan salah satu kisah tentang kerukunan dan 
persatuan di dalam keluarga atau masyarakat. 


A 


J 



92 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 






0 e 



Membuat dan Merawat Tanaman Gantung 

Siti dan Lanl sedang mengamatl tanam-tanaman 
dl sekolah. 

Lam: Sltl, ayo klta membuat pot gantung! 

Tanam-tanaman Inl sepertlnya butuh tempat 
baru. 

Siti: Setuju, Larn'. Kaslhan tanaman-tanaman itu. 
Potnya sudah tidak cukup. 

Lam': Tanam-tanaman Itu dapat terganggu 
pertumbuhannya. 

Siti: Mari klta segera buat pot gantung Itu. Apa 
sa ja yang dlbutuhkan? 

Lam': Botol plastik bekas, pita perekat, guntlng, 
tanah, kayu plplh, tal i, dan tanaman. 

Siti: Lalu, bagaimana cara membuatnya? 

Larn': Yang pertama, klta potong bag lan bawah botol. 
Kemudlan, rekatkan pita perekat ke sekel Ning 
bag lan yang dlpotong. 

Siti: Baik. Setelah Itu? 

Lam': Buat 4 lubang dl bag lan berperekat. 

Masukkan tanaman ke dalam botol pelan- 
pelan. 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 









Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh 
bag lan botol. 

Kemudlan masukkan tanah hlngga tiga 
perenn pa t is i botol. 

Slti: Sejauh ini tidaksulit. Lanjutkan, Lani. 

Lani: Masukkan tal i plastik ke dalam lubang. 
Gantung menggunakan paku di dinding. 

Tutup bag ian yang terbuka dengan kayu piplh. 
Slti: Mari kita ajak teman-teman yang laln untuk 
membuatnya. 


94 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 

















Setelah membaca percakapan di atas. Jawablah 
pertanyaan-pertanyaan di bawah mi\ 

1. Di mana Lan i dan Sitl bercakap-cakap? 


2. Mengapa Lam dan Siti merasa perlu membuat 
pot gantung? 


3. Apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot 
gantung? 


4. Apa ka h yang pertama kali harus dilakukan untuk 
membuat pot gantung? 


5. Dimana Lam dan Siti akan menggantung pot 
setelah selesai membuatnya? 


6. Apa yang digunakan untuk menutup bagian atas 
pot gantung? 


95 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 











Dengan teman sebangkumu, lengkapilah bagan 
di bawah inf sesuai dengan petunjuk pembuatan 
dan perawatan tanaman gantung yang disebutkan 
oleh Lam' dalam percakapannya dengan Sftf. 


Bahan dan alat yang dl butuhkan: 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7. . 

8 . 


Cara pembuatan: 
1 . 

2 . 

3. 



96 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 
















4 


5 . 

6 . 

7. . 

8 . 

9 . 

10 . 

Catatan pentlng untuk perawatan tanaman gantung: 
1 . 

2 . 



Presentasikan 


A 


Dengan bantuan bagan di atas, presentasikan 
petunjuk pembuatan dan perawatan tanaman 
gantung. Gunakan gambar buatanmu sendiri 
sebagai pelengkap presentasimu. 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 
























r v'j 


Ayo Membaca 


Pada harl Minggu pagl, Sftf, Lam, Edo, Bem, 

Udm, dan Dayu berkumpul dl rumah Lam pukul 
08.00. Mereka akan membuat pot gantung untuk 
tanam-tanaman mereka di sekolah. Pot lama 
tanam-tanaman Itu sudah tldak cukup lagf. 

Agar pertumbuhan tanaman-tanaman mereka 
tidak terganggu, Sitl dan kawan-kawan akan 
membuatkan pot gantung baru. 



Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 


u 

































Ayo Menyfmak 


Dua jam kemudlan, enam sekawan telah selesai 
menanam tanam-tanaman gantung mereka. Pukul 
berapakah saat itu? 

2 jam setelah pukul 08.00 adalah pukul ... 



Jadi, 2 jam setelah pukul 08.00 adalah pukul 10.00 



3 jam 
sebelum 



2 jam 
sebelum 




1 jam 
sebelum 


Udin bangun tidur 3 jam sebelum pukul 08.00. 
Jam berapakah 3 jam sebelum pukul 08.00? 

Jadi, 3 jam sebelum pukul 08.00 adalah pukul ... 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 








Ayo Berlatfh 


Seka rang gihranmu! 
Tentukanlah: 

1. 2 jam sesudah pukul 11.00 



Jadi, 2 jam setelah pukul 11.00 adalah pukul ... 
2.1 jam sebelum pukul 10.00 



Jadi, 1 jam sebelum pukul 10.00 adalah pukul 

3. 4 jam sebelum pukul 07.00 adalah pukul_ 

4. 2 jam sebelum pukul 06.00 adalah pukul_ 

5. 1 jam sesudah pukul 10.00 adalah pukul_ 

6. 3 jam sesudah pukul 12.00 adalah pukul_ 

7. 5 jam sesudah pukul 08.00 adalah pukul_ 

8. 6 jam sebelum pukul 10.00 adalah pukul_ 

9. 1 jam sebelum pukul 01.00 adalah pukul_ 

10. 3 jam sesudah pukul 11.00 adalah pukul_ 


100 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 
















Ayo Slmpulkan 



Uraikan caramu dalam melakukan penghltungan 
waktu pada kotak df bawah inf! 


m 


I Ayo Pikirkan 


Pada situasl bagaimanakah klta perlu menghltung 
waktu sebelum? 


Bagaimana pula dengan menghltung waktu 
sesudah? 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


101 


















Membuat Grafik Berdasarkan Data yang Dlsajlkan 

Lam' dapat menyelesaikan pot tanaman gantung 
dalam waktu setengah jam. 

Sltf dapat menyelesaikan pot tanaman gantung 
dalam waktu 1 jam. 

Udln dapat menyelesaikan pot tanaman gantung 
dalam waktu 1 setengah jam. 

Edo dapat menyelesaikan pot tanaman gantung 
dalam waktu 2 jam. 

Benl dapat menyelesaikan pot tanaman gantung 
dalam waktu 2 jam. 


Dayu dapat menyelesaikan pot tanaman gantung 
dalam waktu 2 jam. 

Buatlah grafik waktu pembuatan pot tanaman 
gantung berdasarkan data dl atas. 



102 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 


























Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah mf 
berdasarkan data dan grafik di atas. 

1. Slapakah yang pallng cepat menyelesaikan pot 
tanaman gantung? 


2. Slapa saja yang paling lambat selesal? 


3. Berapa waktu yang dlbutuhkan Lldin untuk 
menyelesaikan potnya? 


4. Berapa selisih waktu selesai Lam dan Dayu? 


5. Berapa jumlah keseluruhan waktu enam 
sekawan untuk menyelesaikan pot tanaman 
gantung? 



Presentasikan 


Presentasikan grafik tersebut df depan kelas! 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


103 














Ayo Membaca 


Manfaat Bekerja Sama 

Saat membuat tanaman gantung, Lam dan kawan- 
kawan menghablskan waktu yang berbeda-beda. 
Lam' yang tercepat, la selesai dalam waktu 30 
menlt. Namun, Dayu, Bern', dan Edo membutuhkan 
waktu 2 jam. 

Mlnggu Inl, Larn' dan kawan-kawan membuat pot 
tanaman gantung lagf. Mereka akan menambah 
tanaman gantung dl halaman kelas. Atas saran 
darl Pak Guru, mereka menyelesaikan setiap pot 
gantung bersama-sama. 

Di luardugaan, mereka dapat menyelesaikan 1 
pot dalam waktu 15 menlt. Berkat kerja sama, 
mereka menyelesaikan pekerjaan leblh cepat. 

Harl sebelumnya, Pak Guru menjelaskan manfaat- 
manfaat bekerja sama, antara la In: 

1. Kerja sama membuat pekerjaan selesai leblh cepat. 

2. Kerja sama membuat pekerjaan terasa leblh ringan. 

3. Kerja sama mempererat rasa persatuan dan 
persaudaraan. 

Kata Pak Guru, bekerja sama sesual dengan sila 
ketlga Pancaslla. Kerja sama dapat klta lakukan 
dengan slapa saja. Syaratnya, kerja sama untuk 
melakukan hal-hal yang balk dan dem! kebalkan 
bersama. 



104 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 



Jawabloh pertanyaan-pertanyaan di bawah mL 

1. Apa sajakah manfaat dari kerja sama? 


2. Selain manfaat yang telah disebutkan dalam 
teks, dapatkah kamu menemukan manfaat lam 
dari bekerjasama? 


3. Adakah pekerjaan yang tidak dapat dllakukan 
secara bekerja sama? Sebutkan! 


4. Apa bunyi sila ketlga Pancasila? 


5. Mengapa kerja sama dlsebut sebagai 
pengamalan sila ketlga Pancasila? 


6. Selain kerja sama, tuliskan 5 (lima) perilaku 
lain yang merupakan pengamalan sila ketiga 
Pancasila! 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


105 

















Di bawah in i adalah tabel perilaku yang sesuai 
dengan sila ketiga Pancasila. 

Isi tabel di bawah sesuai dengan perilakumu 
sehari-hari. Beri tanda ceklis (y) pada kolom 
selalu, sering, kadang-kadang atau tidak pernah. 


Tambahkan dengan pengamalan sila ketiga 
Pancasila lainnya yang kamu lakukan dalam 
kehidupan sehari-hari. 


Selalu 

Sering 

Kadang- 

Tidak 



kadang 

Pernah 


No 


Perilaku 


1 Membantu ibu mengasuh 
adik. 


2 Mengucapkan salam 
ketika bertemu guru dan 
teman. 


3 Menjaga kebersihan di 
lingkungan rumah. 


4 Memakai seragam sekolah 
sesuai aturan. 


5 Melaksanakan tugas piket. 

6 Bermain dengan teman 
tanpa membeda-bedakan. 

7 . 


8 

9 

10 



106 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 























Kegi'atan Bersama Orang Tua 


i 


Orang tua menceritakan bentuk-bentuk kerja sama di dalam 
masyarakat beserta manfaatnya. 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 












Edo sedang membaca koran, la membaca tentang 
banjir. Banjir sedang melanda sebagian besar 
daerah di Indonesia. Edo sangat prihatin dengan 
keadaan in i. Dl koran dikatakan, banyak penyebab 
banjir di kota besar. Salah satunya adalah 
berku rang nya tempat resapan air. 

Daerah resapan air adalah daerah yang disediakan 
untuk masuknya air. Di daerah resapan, air masuk 
dari permukaan tanah ke dalam tanah. Fungsinya 
adalah untuk menampung air hujan. 

Daerah resapan airmenjadi pengendali banjir 
di musim hujan. Di musim kerna ra u, daerah 
resapan bermanfaat mencegah kekeringan. Jika 
daerah resapan terus dikurangi, banjir senantiasa 
mengancam. 

Semakin banyak tanaman 
ditanam di daerah 
resapan, semakin baik. 

Akar tanaman menyerap 
air ke dalam tanah. Ada 
beberapa tanaman yang 
menyerap air lebih banyak. 

Diantaranya adalah 
bambu, beringin, rambutan, 

108 Buku Siswa SD/MI Kelas 111 

* 









nangka, manggis, dan matoa. Tanam-tanaman 
tersebut merupakan jenis pohon besar. Umumnya, 
pohon-pohon itu tidak membutuhkan perawatan 
khusus. Pohon-pohon Itu juga dapat bertahan dl 
cuaca buruk. 



Setelah membaca teks df atas, adakah pertanyaan 
yang muncul di pikiranmu? Diskusikan dengan 
teman-teman sekelasmu. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini 
dengan kalimat lengkap. 

1. Siapa yang membaca koran? 


2. Berita tentang apa yang dibaca? 


3. Apa yang menyebabkan banjir melanda 
sebag ian wilayah Indonesia? 


4. Apakah yang disebut dengan daerah resapan 


air? 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


109 











5. Apa manfaat daerah resapan air pada musim 
hujan? 


6. Apa yang a kan terjadl di kota yang keku rangan 
daerah tempat resapan alr pada waktu musim 
kerna ra u? 


7. Tanaman apa saja yang dapat menyerap air 
lebih banyak? 



Ayo Lakukan 


Mengurutkan Centa 

Urutkanlah pokok-pokok bacaan di halaman 
sebelumnya. 

Beberapa pokok bacaan telah dituliskan sebagai 
contoh. Lanjutkan yang berikutnya. 

Kamu dapat menyalin kalimat-kalimat tersebut di 
buku tulis, jika tempat yang disediakan tidak cukup. 

1. Ben i membaca koran. 

2. Banjir melanda sebagian besar wilayah di 
Indonesia. 



110 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 








3. Hal itu disebabkan oleh 


4. 


5. 


6 . 


7. 


8 . 


9. 


10. 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


m 































Ayo Ceritakan 


Sesuai dengan pokok-pokok bacaan yang sudah 
kamu urutkan, cerltakanlah kembali isi bacaan 
tersebut dl depan kelasmu. 

Ayo Membaca 



Posko Penanggulangan Bencana 

Kampung Udin dan kawan-kawan tldak terkena 
banjir. Namun, beberapa kampung di sekitarnya 
dilanda banjir parah. Warga bergotong royong 
mendirikan posko penanggulangan banjir. Posko ini 
didirikan untuk menolong korban banjir. 















Banyak orang dewasa yang secara sukarela 
membantu. Mereka disebut sukarelawan. 
Sukarelawan bekerja atas rasa kemanusiaan. 
Mereka tidak mengharapkan Imbalan atau upah. 

Para sukarelawan berbagi tugas. Ada yang bertugas 
memasak makanan. Ada yang membersiTikan 
posko. Ada pula yang bertugas menjaga posko pada 
malam han. 

Udin dan kawan-kawan juga Ingm membantu di 
Posko. Tugas mereka menjaga keberslhan posko. 
Mereka juga menghlbur korban anak-anak. 

Udin dan kawan-kawan melaksanakan tugas 
sepulang sekolah. Dl posko, mereka dijuluk \ 
sukarelawan dllkyang cekatan. 

Perilaku Udin dan para suka relawan sesuai 
dengan Pancasila. Terutama sila ketlga, Persatuan 
lndonesia. Mereka bersatu membantu korban 
bencana. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Apa tanggapanmu mengenal perilaku Udin dan 
kawan-kawan dalam teks di atas? 


2. Posko penanggulangan bencana apa saja yang 
dapat dibuat bersama-sama untuk menolong 
korban bencana? 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 






3. Selam membuat posko penanggulangan 

bencana, dapatkah kamu menyebutkan bentuk- 
bentuk kerja sama laln dl masyarakat? 


4. Pernahkah kamu menglkutl keglatan kerja sama 
dl masyarakat? 


5. Apakah keglatan kerja sama yang pernah kamu 
fkutf? 


6. Apakah nama keglatan kerja sama dl masyarakat 
yang pallng kamu senangl? Mengapa? 




114 Buku Siswa SD/MI Kelas 111 


Ayo Amatf 


Betul, 

mereka pasti 
rindu sekali ing in 
segera pulang ke 
rumah. 


Kasihan sekali para 
korban banjir ini. Mereka 
telah berada di posko ini 
selama 52 jam. 




















Jam ke Hari 

Berapa hari anak-anak korban banjlrtelah berada 
dl pengungslan? 

Maslhkah kamu Ingat ada berapa jam dalam satu 
hari? 

1 hari = 24 jam. 

Jadl, cara menghltung 52 jam ke hari adalah: 

52 jam = 24 jam + 24 jam + 4 jam 

52 jam = 1 hari + 1 hari + 4 jam 

52 jam = 2 hari + 4 jam 

Jadl, 52 jam sama dengan 2 hari dan 4 jam. 


Ayo Lakukan 




Sekarang glllranmu menghltung jam ke hari. 


1. 60 jam 

= 

jam 

+ 

jam 

+ 

jam 

60 jam 

— 

hari 

+ 

hari 

+ 

jam 

60 jam 

= 

hari 

+ 

jam 



2. 72 jam 

= 

jam 

+ 

jam 

+ 

jam 

72 jam 

— 

hari 

+ 

hari 

+ 

hari 

72 jam 

= 

hari 





3. 80 jam 

= 

jam 

+ 

jam 

+ 

jam 


+ 

jam 





80 jam 

= 

hari 

+ 

hari 

+ 

hari 


+ 

jam 





80 jam 

= 

hari 

+ 

jam 




115 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 






























4. 90 jam 

— 

hari 

90 jam 

= 

jam 


+ 

jam 

90 jam 

= 

hari 


+ 

jam 

90 jam 

= 

hari 

5.100 jam 

= 

hari 

100 jam 

= 

jam 


+ 

jam 

100 jam 

= 

hari 


+ 

hari 

100 jam 

= 

hari 


Ayo Amati 


+ 

jam + 

jam 

+ 

hari + 

hari 

+ 

jam 



+ 

jam + 

jam 

+ 

jam 


+ 

hari + 

hari 

+ 

jam 


+ 

jam 




Grafik Waktu Surut Banjir 



Depok Jakarta Padang Yogya Surabaya Solo Bogor 
Kota 


Di koran yang ia baca, Ben i menemukan sebuah 
grafik yang menunjukkan data waktu surutnya 
banjir di kota-kota besardi Indonesia. 


116 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 
















































Berdasarkan grafik di atas, jawablah pertanyaan- 
pertanyaan di bawah fm. 

1. Kota manakah yang banjirnya pallng cepat surut? 


2. Berapa lama banjir surut dl Jakarta? 


3. Kota mana yang memlllkl waktu surut banjir 
yang sama dengan Kota Padang? 


4. Kota mana yang banjirnya leblh lama surut 
darlpada dl Depok? 


5. Berapa jam sellslh waktu surut antara banjir dl 
kota Yogya dan Bog or? 



Kegiatan Bersama Orang Tua 


A 


Orang tua memperkenalkan siswa dengan organisasi kemasyarakatan 
yang ada di lingkungan tempat tinggal siswa. (Jika ada) 

i J 


117 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 














B eri tanda ceklis (/) pada kotak yang kamu kuasal. 


1 . 

Membedakan gerak kuat dan gerak 



lemah berdasarkan hasll pengamatan 



darl gerakan tanaman melatl. 


2. 

Menlrukan gerakan tanaman melatl 



dengan Irlngan alat musik rltmls dan 

U 


tepuk tangan. 


3. 

Mengenal teks arahan tentang 



perawatan tanaman melatl. 


4. 

Mencerltakan kemball teks arahan 



tentang perawatan tumbuhan secara 

LJ 


tertulls. 


5. 

Menjelaskan penghltungan waktu 



berdasarkan data seharl-harl 


6 . 

Mempresentaslkan data berdasarkan 

i 


grafik. 

_ > 

7. 

Menjelaskan teks a ra ha n/petun ju k 



tentang perawatan tumbuhan. 


8. 

Menyusun teks arahan/petunjuk tentang 

r \ 


perawatan tumbuhan berdasarkan 

L J 


gambar berserl. 


9. 

Mengenal konsep permalnan kuclng- 



kuclngan. 


10. 

Mempraktlkkan permalnan kuclng- 



kuclngan. 

^ J 

































11. Menjelaskan makna simbol sila ketiga 
PancasNa. 

12. Menyebutkan perilaku yang sesuai 
dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. 

13. Melengkapi teks petunjuk perawatan 
tumbuhan. 

14. Menyusun paragraf berkaitan dengan 
teks arahan/petunjuk tentang perawatan 
tumbuhan dengan menggunakan tanda 
titik dan huruf kapital. 

15. Membaca dan mempresentasikan data 
berdasarkan grafik. 

16. Membedakan gerak lemah dan gerak 
kuat dalam tari tradisional. 

17. Menirukan gerak Tari Randai dan Gantar. 

18. Menemukan gagasan pokok dalam teks 
petunjuk perawatan tumbuhan. 

19. Menyusun tanggapan dan saran 
berdasarkan teks petunjuk perawatan. 

20. Memaharm konsep permaman sabuk 
hljau. 

21. Mempraktlkkan permaman sabuk hijau. 

22. Melakukan pengamatan tentang perilaku 
yang sesuai dengan pengamalan sila 
ketiga Pancasila. 

23. Membuat ringkasan teks arahan/ 
petunjuk tentang perawatan tumbuhan. 


J 


J 


J 


D 


J 


Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


119 




















24. Membaca data berdasarkan grafik yang 
disajikan. 

25. Mengurutkan pokok-pokok bacaan teks 
arahan/petunjuk tentang perawatan 
tumbuhan secara tertulis. 

26. Menguraikan gagasan pokok dari teks 
arahan/petunjuk tentang perawatan 
tumbuhan secara lisan. 

27. Memberikan contoh pengamalan sila 
ketiga Pancasila dengan tepat. 

28. Berperilaku sesuai dengan sila ketiga 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 






120 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 













Amatilah gambar-gambar dl bawah Inf! 



Urutkanlah gambar-gambar di atas sesual dengan 
urutan yang benar. 


Berdasarkan gambar kegiatan Siti menanam 
tanaman, temukan slkap-sikap yang sesuai dengan 
Pancaslla sila ketiga. 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 121 


* * 






























Kembangkanlah sebuah teks petunjuk perawatan 
berdasarkan gambar keglatan Sltl menanam 
tanaman. Kamu dapat menambahkan akhlrcerlta 
sesual dengan kreativltasmu. 

C 


i 


1. Sitl memmdahkan tunas tanaman ke tanah, 
memberinya pupuk, dan menyirammya mula! 
pukul 07.15 sampai pukul 08.10. Gambarlah 
garls waktu untuk menghltung lamanya waktu 
sejak Lam mula! mermndahkan tanaman hingga 
selesa \ meny i ram! 



>1 

V 

J 


122 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 














2. Jlka Sltl bangun tidur 3 jam sebelum la 
menyelesalkan pekerjaannya memlndahkan 
tunas tanaman, memberlnya pupuk, dan 
menylramlnya, serta menghablskan waktu 10 
menlt bercakap-cakap dengan ayah setelah 
menylram. Pukul berapa Lam bangun tidur? 


3. Lanl memlllkl janjl bertemu dengan teman¬ 
teman nya un tu k bekerja kelom pok 5 jam seja k la 
bangun tidur. Jam berapa Lanl dan teman-teman 
bertemu? 


4. Sebutkan sltuasl dlmana klta harus menambah 
dan mengurangl waktu! 


5. Buatlah 3 (tiga) soal tentang penghltungan 
waktu setelah dan sebelum! 

a. 

b. 


c. 



Tema 6 Subtema 2: Tumbuhan Sahabatku 


123 















Subtema 3: 
Sahabat Satwa 



Apakah kamu mempunyal hewan pellharaan? 

Pernahkah kamu bermam dengan hewan 
pellharaanmu? Bagalmana perasaanmu saat 


bermaln dengan hewan pellharaanmu? 

Hewan pellharaan yang dirawat dengan balk dapat 
menjadl sahabat bag i manusla. 

Tuhan menclptakan hewan agar dapat 
dlmanfaatkan oleh manusla. 

Ada hewan yang dlpellhara untuk dlgunakan 
tenaganya. Ada juga yang dltemakkan untuk 
dlambll daglng, kullt, telur, susu, dan tulangnya. 

Hewan pellharaan harus dirawat dengan balk dan 
benar serta penuh kaslh sayang. Merawat hewan 
pellharaan adalah salah satu upaya menjaga dan 
mel esta rlkan hewan. 

Menjadl kewajlban klta semua untuk menjaga 
dan melestarlkan hewan. Sebagal ungkapan rasa 
syukur klta kepada Tuhan. 


124 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 



























0 e 



Petunjuk Merawat Seekor Kucing 

Sitf mermliki' seekor kucing berbulu putih. 

Siti menyediakan kandang untuk kudngnya. 

Kucing Sitf adalah sahabat yang balk. 

Setiap pulang sekolah, kucing Sitl selalu 
menyambut Sitf. 

Kucing Sitf selalu duduk di dekat kaki Sltl ketika 
makan atau nonton TV. 

Siti merawat kucmgnya dengan baik. 





































Berlkut langkah-langkah yang dllakukan Sltl dalam 

merawat kudngnya: 

• Sitf memberikan alas untuk kandang kudngnya. 

• Setlap harl Sltl memberslhkan alas kandang 
kudngnya. 

• Setelah memberslhkan alas, Sltl membasuh 
tangan dengan sabun agar kuman tldak 
menempel dl tangannya. 

• Kuclng Sltl dlberl makan tiga kall sehan. 

• Makanan kuclng dlslmpan dl dalam wadah yang 
berat. 

• Sltl memandlkan kudngnya setlap dua mlnggu 
sekall. 

• Bulu kuclng Sltl dlslslr setlap sore agar rapl. 

• Sltl sesekall memberslhkan dan memotong kuku 
kudngnya agarberslh. 

Setlap har! Sltl selalu mengajak bermaln kudngnya. 


Jawablah pertanyaan dl bawah inf! 

1. Bagalmanakah cara Sltl merawat hewan 
pellharaannya? 


2. Dlsebut apakah kuclng dalam bahasa daerahmu? 
Tanyakan kepada gurumu. 



126 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 






Merawat hewan pellharaanmu. 

Apakah kamu memlllkl hewan pellharaan? 

Ga m barkan la h hewan pellharaanmu pada kotak dl 
bawah InI! Kembangkan Imajlnaslmu 


r 


v_ 

_ ) 


Blnatang pellharaan harus dlrawat dengan balk. 

Tullskan baga Imana cara merawat hewan 
pellharaanmu dengan kallmat lengkap? 

Contoh : Ayah membenkan makan kamblngnya 
setlap pagl dan sore. 

1 . 


2 


3 


4 


5 



Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 


127 






















Ayo Berlatfh 


Siti sangat menyayangl kucingnya. 

Siti ingin merawat kucingnya dengan balk. 

Ayo bantu Siti untuk merawat kucingnya! 

Kucing Siti sekarang berumur 5 rmnggu 3 hari. 
Berapa harikah 5 minggu 3 hari tersebut? 


i 

i 

i 

i 

i 


\ 

i 

i 

i 

i 


Kucing Sitl diben makan tiga kali sehari. Waktu 
yang diperlukan kucing Siti untuk makan adalah 
20 men it. Berapa jamkah waktu yang diperlukan 
kucing Siti untuk makan dalam sehari? 


i 

i 

i 

i 

i 


\ 

i 

i 

i 

I 


Kucing Siti suka tidur siang. Jika sehari kucing Siti 
tidur selama 2 jam 30 menit. Berapa memtkah 
kucing Siti tidur dalam 2 hari? 


128 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 










Kucing Sitl sekarang berumur 5 minggu 3 hari. 
Berapakah umur kucing Sitl dalam 2 bulan 
mendatang? Berapa minggu dan berapa harikah? 


Kucing Sitl sekarang berumur 5 minggu 3 hari. 
Kucing tetangga Sitl berumur 2 bulan 5 hari. 
Berapakah selisih umur kucing Siti dan kucing 
tetangganya? Berapa mmggukah dan berapa 
ha rika h? 


Ayo Amati' 


Kucing Sitl' sangat lucu. Dia suka melompat dan 
menggerakkan ekornya. 

Siti suka memperhatikan gerakan-gerakan 
kucing nya. 

Pemahkah kamu melihat gerakan Kucing? Ayo 
amati gerakan kucing! 

129 



Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 














Ayo Berkarya 



Gerakan kucing ternyata blsa digunakan sebagal 
dasargerakan tari sederhana. 

Mari klta tlru 5 gerakan kucing. Dibimbing Ibu dan 
Bapak guru, lakukan gerakan sederhana ini dengan 
riang gembira! 

1. Gerakan kucing bangun tidur. 

2. Gerakan kucing menggerakkan ekornya. 

3. Gerakan kucing melompat. 

4. Gerakan kucing menerkam mangsa. 

5. Gerakan kucing mencakar-cakar dengan 
kukunya. 

Apakah kamu bisa memrukan gerakan sederhana 
hewan lain? 


Kegiatan Bersama Orang Tua 




Mengamati gerakan hewan di sekitar rumahmu. 

Memrukan 5 sampai 10 gerakan hewan tersebut secara berirama 
sehingga dapat menjadi tarian sederhana. 

V_.__ 


J 



130 


Buku Siswa SD/MI Kelas 111 















Amati' perisai' pada Garuda Pancaslla di atas! 
Adakah gambaryang serupa hewan? 



Sebelum Itu, mari klta belajar lagu kesukaan SitL 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 

HB * m 
















Ayo Bernyanyf 


Kucfngku 

Ciptaan Pak Kasur 


k.uciiA.gteu beiaug tig a 
■SuiA-gguh rn.aiA.is rupfliA,ga 
MeoiA^g \AAto\A^O) buiA.giu.ga 
k.areiA.a laparperutu-ga 

Hduciu-gteu belaug tiga 
<SuiA.gguh iAA.au.is rupaiA-ya 
Meou-g m-eoiA-g buu.giiA.ga 
HtareiA.a laparperutiA.ga 

K-uciiA-gfeu. belaiA-g tiga 
,SuiA.ggulA rw.aiA.is rupaiApja 
Meoug m.eoiA,g buu.giiA.ga 
K.areu.a laparperutu.ga 

Htuciu-gteu belaug tiga 
<Suu.gguh rw.au.is ru.paiA.pja 
MeoiA.g uteou-g buiA.giiA.ga 
Kareu.a laparperutu.ga 

Meou w/ieou-g buiA.giiA.ga 
K.areiA.a laparperutuga 



Sumber: www.liriklaguanak.com 


Lam, Sltl, Udln, Bern', dan Edo sedang berundmg 
untuk bersama-sama memellhara hewan 
pellharaan. Mereka akhlmya setuju untuk 
memellhara anak ayam. 


132 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 



Berundmg untuk mendapatkan 
keputusan disebut 
musyawarah. 

Apakah dl daerahmu ada 
sebutan laln untuk kegiatan 
musyawarah? Ta nya kan kepada 
gurumu! 

Selam dengan musyawarah, apakah ada cara laln 
untuk mendapatkan keputusan bersama? 

Diskuslkanlah dengan teman-temanmu! 




Ayo Berkarya 



Musyawarah adalah bentuk pengamalan Pancaslla 
sila ke_. 

Bunyi sila tersebut adalah_ 


Gambarlah lambang sila tersebut pada tempat 
yang tersedia! 


r - 

-\ 

l 

J 


133 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 

















a Nfe, Ayo Amatr 

Lani, Slti, Udin, dan Edo berencana memelihara 
anak ayam. 

Mereka mencari tahu bagalmana memelihara anak 
ayam secara sederhana. 

Petunjuk Merawat Anak Ayam 
Secara Sederhana 

Merawat anak ayam sangatlah mudah. 

Setiap orang pasti bisa melakukannya. 

Merawat anak ayam cukup tiga minggu saja. 

Setelah tiga minggu, ayam sudah mulai besar dan 
bisa kita panen. 

lnilah langkah-langkah merawat anak ayam: 

• Jumlah anak ayam cukup lima 
ekor saja. 

• Buatkan kandang yang 
terbuat dari kardus. 

• Kandang bisa memakai 
kardus dari bekas mie instan. 

• Lalu alasnya diberi koran 
bekas. 

• Alas koran diganti setiap dua 
hari sekali. 

• Di atap kardus dipasang 
lampu lima watt. 



134 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 













Mmtalah bantuan orang 
dewasa untuk memasang 
lampu tersebut. 

Lampu menyala selarna 24 
jam selama tiga rmnggu. 

Lampu harus terus 
dinyalakan agarayam 
meras a hangat. 

Tempatkan dalam kardus 
tempat minum yang 
digantung. 

Tempat mmum tersebut harus 
terjangkau oleh anak ayam. 




Ganti dan isi airsetiap hari. 

Berikan makanan dari blji-bijl 
kedl, seperti beras atau pur. 

Berikan makanan dengan 
cara ditaburdi atas alas 
Koran. 

Setiap hari periksa makanan 
agar jangan sampai kosong. 



• Simpan kandang kardus di belakang rumah 
atau di dapur. 


• Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu 
tertarik untuk merawat anak ayam secara 
sederhana? 

(Sumber: disankan dari berbagai sumber) 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 


135 















Pasangkanlah pertanyaan di bawah fm dengan 
jawaban yang tepat df sampmgnya. 

Kamu boleh menggunakan penggaris untuk 
menemukan jawaban yang tepat. 

Contoh: 


Banyaknya kakl ayam adalah 


1. Waktu yang dlperlukan 
untuk merawat anak 
ayam untuk blsa dlpanen 
adalah... 

2. Kandang anak ayam 
terbuat dari... 

3. Alas kandang terbuat 
dari... 

4. Atap kandang dlberi... 
agar hangat 

5. Lampu dlnyalakan 
selama... 

6. Air di dalam kandang dl 
simpan dengan cara... 

7. Makanan anak ayam 
adalah... 

8. Makanan ditabur di atas.. 



a. Koran bekas 

b. Tiga mmggu 

c. Lampu lima watt 

d. 24 jam 

e. Kardus 

f. Belakang rumah 

g. Alas koran 

h. Setlap harl 


136 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 


i. Digantung 


9. Kapan persed laan 
makanan anak ayam dl 
kandang diperiksa? 

10. Letak kandang ayam 
adalah di... 



Ayo Lakukan 


W 


j. Beras atau 
pur 


Susunlah gambardi bawah inf men jad i urutan 
gambar petunjuk tentang perawatan anak ayam 
secara sederhana. 



Urutan petunjuk yang benar: 



Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 


137 























Tuliskanlah petunjuk perawatan anakayam 
berdasarkan gambaryang sudah tersusun dengan 
kalimat yang lengkap dan benar. 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 



Ayo Lakukan 



Semua teman sekelas Siti sedang berkumpul di 
lapangan sekolah. Mereka bersiap mengikuti 
kegiatan olahraga. Pak guru merapikan barisan 
siswa. Setelah semua siswa siap, pak guru 
memimpin siswa untuk pemanasan dengan 
mengajak mereka berlari dua putaran lapangan 
sekolah. Setelah istirahat sebentar, pak guru 
memimpin siswa melakukan peregangan. 



138 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 














Pak guru meminta siswa untuk mengikuti 
gerakannya. Gerakan pak guru diambil dari gerak 
dasar hewan. 

Ayo ikuti dan lakukan sesuai dengan kegiatan di 
sekolah Siti. 

• Tirukan secara berurutan dan bersama-sama 
gerakan ayam merentangkan sayapnya. Tangan 
kanan menyentuh jempol kaki kin. Tangan kin 
menyentuh jempol kaki kanan. 



• Tirukan goyang lumba-lumba dalam beberapa 
hitungan. Gerakan menggoyangkan pinggul 
dengan kedua tangan di pinggul. 



139 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 









• Tlrukan gerakan kodok sedang melompat dengan 
kedua tangan di plnggang seperti gerakan 
jongkok lompat squad jump dalam beberapa 
hitungan. 



• Tlrukan gerakan harlmau menerkam dalam 
beberapa hitungan. Gerakan melompat ke depan 
dengan tangan ke depan seperti menerkam 



G era kan-g era kan tersebut harus dlblmblng oleh 
guru olahraga agartldak mengalamI cedera. 



140 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 





0 e 



Caro Sederhana Memelihara Kelinci 


Kelinci adalah binatang peliharaan yang lucu. 
Memelihara kelinci sangatlah mudah. 

Beginilah cara merawat kelinci: 

• Mulailah dengan kelinci yang berumur lebih 
dua bulan. 

• Kelinci dipelihara di dalam kandang. 

• Kandang disesuaikan dengan besar badan 
kelinci. 


• Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. 



• Kandang diberi alas jerami agar mudah 
dibersihkan. 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 

OR * m 
















• Kandang dlberslhkan setlap dua harl sekal i. 

• Cucl tangan dengan sabun setelah 
memberslhkan kandang. 

• Jaga kandang agartldak lembab atau basah 

• Sedlakan alr dalam wadah yang kuat. 

• Gantl alr mlnum kellncl setlap harl. 

• Makanan kellncl yang balk adalah rumput dan 
wortel. 

• Jangan membawa kellncl dalam perjalanan 
jauh. 

• Mandlkan kellncl jlka badannya kotor sekall. 

• Pergunakan alr hangat untuk memandlkan 
kellncl! 

(Sumber : dlsarlkan darl berbagal sumber) 

Pernahkah kamu memellhara hewan pellharaan. 
hewan apakah Itu? Coba kamu cerltakan secara 
lisan bagalmana cara-cara memellhara hewan 
ternaknya! 



Lengkapl petunjuk perawatan hewan dl bawah Inl ! 

Tambahkanlah kata-kata yang hllang berdasarkan 
wacana. 

1. Kandang kellncl dlsesualkan dengan_ 

kellncl. 

2. Kandang_agar mudah dlberslhkan. 



Ayo Berlatfh 



142 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 




3. Kandang dibersihkan setiap_ 

4. _dan_adalah 

makanan yang baik untuk kelind. 

5. Air_cocok untuk memandlkan kelind 

yang badannya kotor. 



Ayo Lakukan 


Lakukanlah demonstrasi kegiatan harianmu 
merawat hewan peliharaan dl depan kelas. 

Kamu bisa melakukannya dengan membawa alat 
peraga. 



Menghitung satuan waktu dalam memelihara 
hewan. 

1. Dayu berencana untuk memelihara anak kelind. 
Setelah dipelihara selama tiga bulan dua minggu 
anak kelind itu menjadi besar. Berapa harikah 
tiga bulan dua minggu tersebut? 

C 



Ayo Berlatih 


143 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 












2. Jlka Dayu merawat anak kelmd setlap harl 
selama 30 menit. Berapa jam mereka merawat 
anak kelmd selama tiga harl? 

C 


\ 

3. Dayu memlnta Udm dan Edo membuatkan 
kandang kelmd darl kayu. Udm bekerja selama 1 
jam 30 menit. Edo bekerja 1 jam 45 menit. Berapa 
menltkah mereka bekerja bersama-sama? 

C 


\ 

4. Lam dapat memanen ayamnya selama 3 mlnggu. 
Udln memanen ayamnya selama 5 mlnggu 3 
harl. Berapa harlkah sellslh waktu memanen 
antara Lam dan Udln? 

i 


i 



144 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 














5. Jlka Udm dan Edo bertugas merawat ayam 
setiap harl selarna 2 jam 30 men it. Edo bekerja 
setiap harl 1 jam 45 men it. Berapa jam dan 
men It mereka bersama-sama bekerja selama 
tiga harl? 



1. Beserta dengan kelompokmu lakukan gerakan 
tarl sederhana yang dlkembangkan berdasarkan 
gerakan-gerakan hewan di sekellllngmu dalam 
pembelaja ra n 1. 

2. Lakukan secara berulang gerakan tan 
sederhanamu dengan lemah lembut/gemulal 
dllrlngl musik yang telah kamu slapkan. 


145 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 







3. Lakukan secara berulang gerakan tari 
sederhanamu dengan kuat diiringi musik yang 
telah kamu siapkan. 

4. Kemudian lakukan secara berulang gerakan 
gabungan antara tari lemah lembut dan yang kuat. 

Selamat mencoba 



Apa sa ja ka h yang sudah kamu pela ja ri dari 
keg ia tan hari in i? 

Dapatkah kamu melakukan gerakan tari sederhana 
dari gerakan hewan? 


146 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 


0 e 



Guru dl kelas Dayu, Sltf, Udm, dan Edo sedang 
membenkan proyek kepada slswa untuk 
memellhara hewan pellharaan. 

Mereka berdlskusl tentang cara merawat hewan 
ternak. 

Hewan ternak apakah yang paling banyak 
dipelihara di daerahmu? 



































Apa yang sedang dilakukan guru dan siswa pada 
gambar tadi? 

Berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama 
disebut musyawarah. 

Apa ka h manfaat musyawarah bag i kita? 

Apa yang harus dilakukan j i ka musyawarah tidak 
bisa mencapai mufakat? 


Ayo Lakukan 



Simaklah dialog di bawah in i! 

Slti, Udin, dan Lani sedang mengunjungi paman 
Lani. 



Paman Lanl adalah seorang 
petemak kambing. 

Kambing paman Lani 
gemuk dan sehat. 

Siti, Udin, dan Lanl 
Ing In mengetahui 
bagalmana 
cara paman 
m em el i ha ra 
kambing dengan 
benar. 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 















Siti : Pannan, mengapa paman betemak 

kambmg? 

Paman Lani: Betemak kambmg itu menyenangkan 

dan menguntungkan. 

Udm : Sulitkah memelihara dan merawat 

kambmg? 

Paman Lanl: Memelihara hewan temak apapun, 

j i ka dilakukan dengan senang dan 
bersungguh-sungguh, akan mudah 
dan hasilnya balk. 

La ni : Bagaimana ca ra nya Paman? 

Paman Lam : Yang pertama, pilihlah kambmg 

indukan yang sehat. 

Siti : Kambing indukan itu apa Paman? 

Paman Lam: Kambing indukan itu adalah kambing 

yang akan melahirkan anak-anak 
kambing. 

Siti : Ooh lalu setelah itu apalag i Paman? 

Paman Lam : Kambing dibuatkan kandang yang 

sesuai dengan besar badannya. 
Kandang kambing terbuat dari kayu 
dan beralaskan bambu. Kambing 
diberi makan 3 kali sekali. Kambing 
itu suka makan daun-daunan, sisanya 
di beri makanan konsentrat. 

Udm : Paman, mengapa alas kandangnya 

terbuat dari bambu? 


149 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 




Paman Lam: Kandang kambmg beralaskan bambu 

agar kotoran kambmg jatuh ke tanah, 
tidak menumpuk dl kandang. 

Lam' : Paman apakah konsentrat Itu? Lalu 

daun apa saja yang dlmakan kamblng? 

Paman Lam': Konsentrat Itu adalah makanan 

tambahan yang kaya akan protein 
untuk pertumbuhan kambmg. 
Konsentrat Itu terbuat dari bungkll 
kelapa, bungkll kedelal, dedak, tepung 
ikon dltambah vitamin dan mineral. 
Daun yang bagus untuk kambmg 
adalah daun nangka, daun lamtoro, 
daun gamal, dan rumput kayangan. 

Udln : Paman, kalau kambmg mandi' tidak? 

Paman Larn': Kamblng tidak mandl tapl klta harus 

tetap menjaga keberslhannya. 

Bekerjalah dalam kelompok. Lakukan keglatan 

bermam peran sesual dengan dialog tersebut! 

Buatlah keslmpulan darl teks dialog dl atas! 


Ayo Lakukan 


Slswa menuju lapangan olahraga untuk melakukan 
senam rltmlk dengan dllrlngl lagu. 

Slswa menglkutl gerakan guru olahraga. Guru 
olahraga m em prakt! kan gerakan sederhana darl 
gerak hewan, sepertl gerak ayam, harlmau, kodok, 
dan lumba-lumba 




150 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 



1. Apa yang telah kamu pelajarl darl keglatan harl 
ml? 

2. Apakah bedanya hewan peliharaan bukan temak 
dan hewan temak? 

3. Apakah manfaat hewan temak bagl manusla? 

4. Apakah manfaat hewan peliharaan bukan 
temak? 



Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 














J*'*' 



Edo dan Udm nonton acara sirkus di televlsl. 


Merawat Hewan Sirkus 



Buatlah beberapa kelompok slswa lalu diskusikan 
dengan temanmu kegiatan yang terdapat dalam 
gambar di atas. 

• Menurut kelompokmu, gagasan apa yang 
tergambardl atas? 



























• Menurut kelompokmu, mengapa hewan-hewan 
Ilar dalam sirkus itu mau mengikutl keingman 
pawang-pawangnya? 


• Menurut kelompokmu, bagaimana cara merawat 
binatang-bmatang tersebut? 



Buatlah sebuah karangan berdasarkan gagasan 
pokok pada gambardi atas. 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 


153 












Contoh Soal 


Edo menonton slrkus di TV pukul 11.30 selesal pukul 
12. 45. Berapa rnenit lama Edo nonton slrkus dl TV? 

Jawaban: 12.45 - 11.30 =1 jam 15 rnenit = 75 
men It. 


1. Gajah slrkus dlrawat pawang pukul 3 sore, 
selesal dlrawat pukul 4.15. Berapa menltkah 
gajah dlrawat pawang? 

\ 
i 
i 
j 


i 

i 

i 

i 


2. Petugas keberslhan slrkus memberslhkan kandang 
kuda pukul 10.05, selesal pukul 11.45. Berapa lama 
petugas slrkus memberslhkan kandang kuda? 

) 
i 
i 
i 


i 

i 

i 

i 


3. Pawang slnga sedang melatlh slnga dar! pukul 
15.25 dan selesal pukul 21.50. Berapa rnenit 
pawang slnga melatlh slnga? 

) 
i 
i 
i 


154 


I 

I 

I 

l 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 








4. Rombongan sirkus Ibu kota melakukan 
perjalanan darl Bandung ke Jakarta. Mereka 
berangkat darl pukul 10.15. Perjalanan itu sendlrl 
menempuh waktu 210 rnenit. Pukul berapa 
rombongan sirkus a kan sampal di kota Ja karta? 


5. Berlkut fni adalah jadwal pertunjukan sirkus dl 
harl Mlnggu: 

18.00 - 19.00 Atraksl senam dan akrobat 
20.00 - 20.30 Atraksl kuda 

20.30 - 21.30 Atraksl hewan buas 

21.30 - 22.00 Atraksl badut 

Berapa rnenit pertunjukan sirkus berlangsung 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 










Ayo Amatr 


Sekolah Nusantara akan mengikuti kegiatan 
lingkungan di daerahnya. 

Kegiatan tersebut adalah pelepasan ikan belida 
yang sudah mulai langka. 

Kegiatan pelepasan ikan belida akan diikutl oleh 15 
sekolah. 

Kegiatan pelepasan ikan belida akan dihadiri oleh 
bapak camat. 

Tidak semua siswa akan ikut dalam kegiatan 
tersebut. 

Siti, Dayu, Lan i, Edo, dan Ben i terpilih mewakili 
sekolahnya untuk mengikuti musyawarah di 
kelurahan. 

Mereka akan bermusyawarah mengenai acara 
kegiatan pelepasan ikan belida. 


156 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 












Berdasarkan musyawarah tersebut, Slti, Dayu, 
Edo, dan Benl terpllih menjadl duta llngkungan di 
daerahnya. 

Memberlkan kepercayaan kepada wakll-wakll 
yang dlpercayal atau dlplllh untuk melaksanakan 
permusyawaratan dan tugas kelompok adalah 
bentuk pengamalan sila keempat. 

Apa bunyl sila keempat? 

Apa lambang darl sila keempat? 



Buatlah beberapa kelompok slswa, lalu dlskuslkan 
dengan temanmu kegiatan yang tergambard i atas 

1. Pemahkah kamu menjadl wakll sekolahmu dalam 
sebuah kegiatan atau lomba? Kegiatan atau 
lomba apakah Itu?. 


2. Bagalmanakah kamu terpll Ih dalam kegiatan 
tersebut? 


3.1ndonesla memlllkl wakll rakyat. Apakah nama 
wakll rakyat lndonesla? 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 


157 









4.Apakah klta harus percaya terhadap para wakil 
kita yang terpillh? Berikan alasannya? 


5.Sebutkan dua keglatan yang sesual dengan 
pengamalan sila keempat? 



Kegiatan Bersama Orang Tua 




Ajaklah orang tuamu untuk bersama-sama membuat jadwal belajarmu 
selama seminggu. 


V. 


J 



158 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 























0 e 



Merawat Hewan di Kebun Binatang 



Semua orang pastl senang berkunjung ke kebun 
binatang. 

Setiap hari IIbur kebun binatang selalu penuh 
pengunjung. 



Kebun binatang adalah tempat hewan 
dipelihara dalam llngkungan buatan. 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 

HB * m 





























Kebun binatang juga tempat hewan dlpertunjukkan 
kepada masyarakat. 

Hampirdi semua kota besardi dunia memiliki 
kebun binatang. 

Di kebun binatang, setiap hewan dijaga dan 
dicintai. 

Perawatan hewan dilakukan setiap hari. 

Setiap hewan dirawat dengan sangat baik. 

Setiap hari mereka diberi makan dan minum. 

Hewan yang sakit diobati sampai sembuh. 

Setiap jenis hewan memiliki kandangnya masing- 
masing. 

Kandang hewan disesuaikan dengan tempat 
hidupnya. 

Kandang hewan dibersihkan setiap hari. 

Hewan yang sangat kotor disiram air sampai 
bersih. 

Kotoran hewan dikumpulkan dan dibuang di 
tempat khusus. Kotoran itu digunakan untuk pupuk 
kandang. 

Hewan tunggangan seperti gajah, kuda dan unta 
mendapatkan perhatian lebih. 

Setiap pagi tubuhnya digosok hingga bersih. 

Sebelum ditunggangi, hewan tersebut diberi makan 
konsentrat. 

Dengan mengunjungi kebun binatang, kita jadi 
lebih sayang kepada hewan. 


160 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 



1. Tuliskan Urna hal tentang bagaimana kebun 
binatang memellhara dan merawat hewan 
pellharaannya! 


2. Coba cerltakan kemball dl depan kelas mengenal 
langkah-langkah pengelola kebun binatang 
memellhara dan merawat hewan peliharaannya 

3. Pernahkah kamu pergi ke kebun binatang? 


4. Adakah kebun binatang di tempatmu? 



Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 































1. Kegiatan apakah yang sedang dilakukan? 


2.Apakah Pemilu bagian dari pengamalan sila 
keempat dari Pancaslla? 


3. Apakah manfaat Pemilu bag i kita? 



Lakukanlah pemilihan ketua kelompok belajaratau 
pemilihan ketua kelas sebagai pengamalan sila 
keempat. Kegiatan ini harus dibimbing oleh guru. 

Hal yang harus dilakukan adalah: 

1. Adanya calon ketua. 

2. Setiap calon menyampaikan keinginan dan 
kelebihannya untuk memimpin. 

3. Adakan pemilihan atau pemungutan suara. 



162 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 










Contoh soal 

50 hari =.rninggu 

Jawaban 

1 rninggu = 7 hari, 50 hari = 50 : 7 = 7 sisa 1 
Jadi 50 hari = 7 rninggu 1 hari 


1. 

54 bulan 

= 

. tahun. 

.bulan 

2. 

126 hari 

= 

.bulan . 

.hari 

3. 

567 hari 

= 

.bulan . 

.hari 

4. 

46 rninggu 

= 

.bulan . 

.rninggu 

5. 

560 jam 

= 

.hari . 

.jam 

6. 

1000 jam 

= 

.hari . 

.jam 

7. 

400 hari 

= 

.tahun. 

.hari 

8. 

578 jam 

= 

.hari 


9. 

350 jam 

= 

.rninggu 


10. 1000 bulan 

= 

.rninggu 




Kegiatan Bersama Orang Tua 


-\ 


Orang tua membantu siswa membuat jadwal kegiatan selarna semingu 






163 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 






























o * 

Sekarang 

MM 

mm 


B eri tanda ceklis (/) pada kotak yang kamu kuasal. 


1 . 

Membuat tullsan petunjuk merawat 




hewan pellharaan, dengan 




menggunakan kallmat-kallmat lengkap. 



2. 

Menjawab soal cerlta mengenal 

r 

\ 


perubahan satuan waktu. 

\ 

) 

3. 

Menlrukan gerakan kuclng. 

( 

/ 

4. 

Mengetahul lambang Pancaslla sila 

(— 

\ 


keempat. 

k 

J 

5. 

Mampu bermusyawarah dengan balk. 


m d\ 

6. 

Mampu menullskan petunjuk perawatan 

r 



hewan pellharaan. 

K 

j 

7. 

Mampu melengkapl petunjuk perawatan 




hewan. 



8. 

Mampu menghltung perubahan satuan 

r 

\ 


waktu pada soal cerlta. 

\ 

) 

9. 

Mampu melakukan gerakan tar! 




sederhana yang dlambll dar! gerakan 




hewan. 



10. 

Membuat keslmpulan wacana petunjuk 

r 

\ 


merawat hewan. 

\ 


11. 

Mampu berdlskusl mengenal manfaat 




darl musyawarah. 








































12. Mampu melakukan senam ritrmk 
gerakan lokomotordan non lokomotor. 

13. Mencaii gagasan utama darl sebuah 
wacana petunjuk perawatan hewan. 

14. Membuat karangan mengenal petunjuk 
perawatan hewan. 

15. Bermusyawarah mufakat untuk 
mengambll keputusan. 

16. Menjawab soal centa perubahan satuan 
waktu. 

17. Melakukan pengamalan Pancaslla sila 
keempat. 

18. Mampu mencerltakan kembali petunjuk 
perawatan hewan. 

19. Mengerjakan soal perubahan satuan 
waktu dengan pembagian. 



( -\ 

V_ ) 


f \ 
V_ ) 



Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 


165 
















Letnbår 

Ps/jjJalan 


Jawab soal-soal berikut seperti contoh. 
{ Contoh: 

1 jam = 60 men it = 3600 detik 


a. 2 jam 

.... menit = .... 

.... detik 

b. 3 minggu = .... 

.... hari 

.... jam 

c. 21 hari 

.... mmggu= .... 

.... jam 

d. 6 bulan = .... 

.... mmggu= .... 

.... hari 

e. 2 tahun = .... 

.... bulan = .... 

.... minggu 


i' Contoh: 

1 bulan + 2 minggu = 6 minggu 


a. 4 minggu + 4 hari =.hari 

b. 2 tahun + 3 bulan =.bulan 

c. 2 windu + 5 tahun =.tahun 

d. 24 minggu + 30 hari+ 3 bulan =.bulan 

e. 1 abad + 3 tahun + 60 bulan =.tahun 

f Contoh: 

i 65 men it = 1 jam 5 men it 


a. 98 menit 

.... jam. 

.. menit 

b. 47 minggu = ... 

.... bulan .. 

.minggu 

c. 5 tahun 2 bulan = ... 

.... bulan 


d. 4 windu 1 bulan = ... 

.... bulan 


e. 1 abad 2 windu = ... 

.... tahun 



166 Buku Siswa SD/MI Kelas 111 






































f Contoh: 

i 2 jam 4 men it + 10 men It = 134 men it 


a. 3 jam 15 memt =.memt 

b. 2 harl 5 jam =.jam 

c. 3 bulan 2 rmnggu =.rmnggu 

d. 4 bulan 2 rmnggu =.harl 

e. 2 tabun 4 bulan =.rmnggu 


Soal Pengayaan 


1. Kudng Siti sedang 
saklt. Tubuhnya 
lemas dan tldak 
mau makan. 

Bulunya rontok dan 
selalu tidur. 

SI ti ing in merawat 
kudngnya agar cepat sembuh. 

Tuliskan llma cara merawat kudng Sltl agar 
kembali sehat. 



Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 


167 


















2. Kucing Sitl sekarang sudah sembuh. Kudng 
Sitl dlrawat selama 3 hari. Setlap hari Sitl 
meluangkan waktu sebanyak 4 kall. Waktu 
yang dlperlukan seluruhnya untuk merawat 
kudngnya adalah 3 jam 15 menlt. Jlka waktu yang 
dlbutuhkan untuk merawat kucing Sitl sama, 
berapa jam Sitl dalam sehan merawat kudngnya? 

i 


i 


3. Sitl, Dayu, Udin, dan Bern' mendapat tugas sekolah 
untuk memellhara hewan pellharaan. Dayu dan 
Udm ingin memellhara kelind, sedangkan Slti dan 
Benl Ingin memellhara anak ayam. Mereka hanya 
dlperbolehkan memellhara satu jenls hewan saja. 
Apa yang harus mereka lakukan agar kelnglnan 
maslng-maslng dapat terwujud? 


168 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 










4. Paman Lan i memlllkl 100 ekor kambing. Paman 
Lanl berencana untuk menjual kamblngnya 
setiap 48 rmnggu. Jika kambing paman tldak 
bertambah. Berapa tabun kambing Paman Lam 
akan habls? 


5. Sltl, Dayu, Bern', Udm, Lam', dan Edo sedang 
berkunjung ke Paman Larn'. Paman Lam' sedang 
menjelaskan bagaimana cara merawat blnatang 
ternak. Bern' dan Udm bercanda dan tldak 
mendengarkan. Apa yang harus teman-teman 
Bern' dan Udm lakukan agarmereka tldak 
menggangu yang lam? Pesan moral apa yang 
mereka tunjukkan? 


169 


Tema 6 Subtema 3: Sahabat Satwa 






Subtema 4: 

Proyek Indahnya Persahabatan 



Manusia perlu menikmati keindahan dan mensyukuri 
semua ciptaan Tuhan. 

—”” 9 (V \ 

Manusia membutuhkan keberadaan tumbuhan dan 
hewan. 


Keberadaan tumbuhan dan hewan perlu dijaga dan 
dilésta rikan. 

Tumbuhan dan hewan yang terjaga keberadaannya akan 
memberikan manfaat bag i manusia. 

't-^-rsTTI \\ fl fl 

Musnahnya tumbuhan dan hewan akan memberikan 
bencana bag i manusia. 

DT \\ C\ O r\ 

lylanusia harus berscrhpbat dengan semua ciptaan Tuhan. 
Manusia yang sayang kepada ciptaan Tuhan hidupnya 

Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga 
keberadaan tumbuhan dan hewan. 


Buku Siswa SD/M 1 Kelas 111 




<N 






Akuarium adalah tempat buatan untuk hidup ikan 
dan tumbuhan air. 

Akuarium dapat dlgunakan untuk melestarikan 
Ikan dan tumbuhan air. 

Banyak jenis dan bentuk akuarium. 

Ada akuarium untuk ikan air tawar, dan juga untuk 
Ikan alr laut. 

Memiliki akuarium dapat membuat kita menikmati 
dan mensyukuri ciptaan Tuhan. 


Tema 6 Subtema 4: Proyek 

d * 1 


























Akuarium dapat dlbuat dengan sederhana. 

Akuarium dapat dlbuat darl toples bekas. 

Akuarium darl toples bekas dapat mengurangl 

sampah plastik. 

Akuarium mlnl adalah projek kelas untuk 

menlkmatl dan mensyukurl semua clptaan Tuhan. 

Sekarang buatlah kelompokdl kelasmu! 

• Bersama kelompokmu, dlskuslkan Ikan atau 
hewan alrapa yang ada dl daerahmu yang 
balk untuk dlpellhara dl dalam akuarium mlnl 
buatanmu. 

• Bersama kelompokmu, dlskuslkan tumbuhan laln 
yang ada dl daerahmu, yang balk untuk dltanam 
dl dalam akuarium mlnl buatanmu. 



• Bersama kelompokmu, lakukan pengamatan dl 
daerahmu mengenal Ikan dan tumbuhan apa 
yang balk untuk akuarium mlnlmu? 

• Mlntalah tanggapan orang tua atau gurumu 
mengenal Ikan dan tumbuhan plllhanmu. 


172 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 




lsllah pengamatanmu dalam tabel dl bawah fm' 
dengan tanda ceklls (S)\ 



Air 

Air 

Daya 

Daya 

Mudah 

Nama ikan dan tumbuhan 

laut 

tawar 

tahan 

baik 

tahan 
ku rang 
baik 

mati 



• Bagaimana tanggapan orang tuamu mengenai 
rencana pembuatan akuarium yang akan dibuat 
oleh kelompokmu? 


Tema 6 Subtema 4: Proyek 


173 























r 






v. 




0 e 



e o 


Langkah-langkah membuat akuarium mini: 

1. Carllah satu stoples bekas ukuran b öc ^ K 



2. Berslhkan stoples bekas dengan alr 


berslh. 

3. Lap dengan kam berslh. 

4. Masukan paslr, batu kerlkll, atau 


ka rang. 

5. Isllah stoples tersebut dengan alr 


tawar atau alr laut. 

6. Tambahkan tumbuhan alr. 

7. Masukan Ikan hlasmu. 

8. Berlkan alat tambahan udara atau 


okslgen ( oerator ) jlka ada. 


Dengan adanya tambahan udara, Ikan /f 

| , || F I f I I I Fl 



dan tumbuhan alr dlharapkan hldup 
leblh lama. 

Kadar udara (okslgen dan nltrogen) 
dalam alr sangat memengaruhl hldup 
binatang dan tumbuhan air. 


Tema 6 Subtema 4: Proyek 


















* « 


J&r 




1. Rawatlah akuaiium mini buatanmu dengan 
memberi makan ikan hiasnya. 

2. Amati selama dua hari! 

3. Tanyakan pada guru atau orangtuamu, makanan 
yang cocok untuk Ikan hias tersebut. 

4. Berikan makan Ikan hias di akuariummu tersebut 
sebanyak minimal 3 kali sehan. 

5. Amati keadaan akuarium dan tumbuhan airdi 
akuariummu! 

6. Bersihkan akuariummu dengan mengganti air, 
membersihkan pasir, karang dan tumbuhannya 
secara teratur. 


176 Buku Siswa SD/MI Kelas 111 


* 


* 




Catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut! 

Tabel Pengamatan Akuarium 


Akuarium 


lkan atau 
hewan air 


Tanaman air 


Pasir/karang 


Keadaan air 


Keadaan akuarium 

Bersih 

Kotor 

Hidup 

Mati 






















Berdasarkan hasi'1 pengamatanmu, jawablah 
pertanyaan dl bawah inf! 

1. Bagaimana keadaan airnya? 

2. Bagaimana keadaan lkan-lkannya? 

3. Bagaimana keadaan tumbuhan airnya? 
Simpulkan hasil jawabanmu! 


Tema 6 Subtema 4: Proyek 


177 


















* « 


Ayo Amati 

Bangga Memlllkl lkan dan Tumbuhan Air 

Khas Indonesia 

Dengan membuat proyek akuarium, slswa kelas 
3 mengetahul bahwa Indonesla memlllkl banyak 
jenls lkan dan tumbuhan alr. 

lkan tersebut ada yang hidup dl alr tawar dan ada 
yang hidup di alr asm. 

Sebaglan darl Ikan-lkan tersebut hanya ada dl 
Indonesla. 

Sebaglan lag i' merupakan penyebaran dar! negara 
laln. 

lkan dan tumbuhan alr tersebut berasal dar! negara 
tropls. 













Ikon dan tumbuhan air tersebar di seluruh 
lndonesia. 

Sekarang inf keberadaan ikan yang asli lndonesia 
mulai terancam punah. 

Keadaan lingkungan yang tercemardan 
pengambilan ikan secara berlebihan, menjadi 
faktor berkurangnya keberadaan mereka. 

Banyak dari generasi muda lndonesia yang tidak 
mengenal ikan dan tumbuhan airasli lndonesia. 

Kamu harus bangga dengan ikan dan tumbuhan air 
yang berada di daerahmu sendin. 

Mari kita kenali ikan-ikan dan tumbuhan air yang 
ada di daerah kita. 

Kita bisa membuat keterangan atau identitas 
mengenai ikan dan tumbuhan air yang berada di 
daerah kita. 



Membuat identitas ikan dan tumbuhan airasli 
daerahku. 













Langkah-langkah membuat Identitas atau 
keterangan Ikan dan tumbuhan khas daerahmu: 

1. Bersama kelompokmu, lakukan pengumpulan 
Informasl darl orang tua atau tokoh di daerahmu 
mengenal nama ikan dan tumbuhan yang ada dl 
daerahmu. 

2. Sed lakan buku kosong atau kertas karton untuk 
membuat keterangan mengenal Ikan dan 
tumbuhan dl daerahmu. 


Contoh Identitas dl buku atau kertas karton: 


Nama ikan 

Tempat hidup 

Makanan 

Gambar ikan 


180 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 










Nama Tumbuhan 


Makanan 


Gambar tumbuhan 


Tempat hidup 


Hiaslah buku dan poster identitas ikan dan 
tumbuhan airtersebut. 



Presentasikan 


Presentasikan di depan teman dan guru identitas 
jenis ikan dan tumbuhan airdi daerahmu! 


Tema 6 Subtema 4: Proyek 181 
















Ayo Pikirkan 


Bagaimana kerja sama di dalam kelompokmu? 

Apakah kamu senang dapat bekerja sama dengan 
teman-temanmu? 


Tahukah kamu! 

Memiliki akuarium ternyata adalah hobi yang 
sangat menyenangkan. Selam kita menjadi 
sahabat hewan dan tumbuhan air, kita juga bisa 
bersahabat baik dengan sesama teman yang 
memiliki hobi memelihara ikan di akuarium. 
Akuarium dapat diperjualbelikan. Kadang 
harganya mahal. Akuarium dapat menjadi alat 
hiburan bag i pemiliknya. 


182 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 






Ayo Amatf 



Kampanye Pelestarfan lkan dan Tumbuhan Air 

Indonesia memiliki banyak beragam jenis hewan 
dan tumbuhan. 

Indonesia juga memillki beragam jenis ikan dan 
tumbuhan airyang khas. 

Namun keberadaan ikan-ikan tersebut sekarang 
sudah mulai terancam punah. 

Hal in i terjadi salah satunya ka rena I ing kungan 
yang tercemar. 

Siswa-siswa kelas 111 ing in membantu menjaga 
kelestarian tersebut. 

Mereka ing in menyelamatkan ikan-ikan tersebut 
melalui kampanye lingkungan. 


Tema 6 Subtema 4: Proyek 183 








• Carilah informasi mengen a i keberadaan ikan 
hias dan tumbuhan alryang terancam punah di 
daerahmu. 

• Buatlah kampanye penyelamatan Ikan dan 
tumbuhan airdi daerahmu. 

'ampanye dilakukan dengan membuat poster. 

rr 



Ayo Lakukan 


Buatlah poster mengenal pelestarian ikan dan 
tanaman alryang berasal darl daerahmu 

Alat dan Bahan 

• Kertas karton A 1 

• Pensil 

• Penghapus pensil 

• Spidol berwarna 

• Krayon 

Prosedur Kerja 

• Gambardan susunlah kata-kata yang 
mendukung pelestarian ikan dan tumbuhan air. 




Ayo Centa kan 


Tunjukkan poster pelestarian yang kamu buat di 
depan teman-teman dan guru. 

Tempelkan postermu di tempat yang dapat terbaca 
oleh teman dan guru di sekolahmu. 


184 


Buku Siswa SD/M1 Kelas 111 


0 e 



Pamerkan akuarium minimu yang sudah dihias 
oleh kelompokmu di depan teman-teman sekelas 
dan teman sekolahmu yang lam. 

Presentasikan hasi'1 pengamatanmu kepada guru 
dan teman-temanmu. 
















Doftar Pusta ka 


Alif, M. Zaini, S.Sn, M.Ds, dan Retno H.Y.SH, 2009. Permainan Rakyat Barat 
Dalam Dimensi Budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan 

Amin, H. Maswardi Muhammad, Prof. Dr. M.Pd, Moral Pancasila Jati Diri 
Bangsa, Aktualisasi Ucapan dan Perilaku Bermoral Pancasila, 2014, 
Gorga Media 

Housner, Lynn Dale, Ed. 2009. Integrated Physical Education, A Guide for 
the Elementary Classroom Teacher, 2nd Edition. Virginia: West Virginia 
University. 

Kheong, Fong Ho, Dr., Chelvi Ramakrishnan, Michelle Choo, My Pals are Here, 
Maths 2B Text book second edition, 2014, Marshall Cavendish Education. 

Kheong, Fong Ho, Dr., Chelvi Ramakrishnan, Michelle Choo, My Pals are 
Here, Maths 2B Activity book second edition, 2014, Marshall Cavendish 
Education. 

Parman, G dan Slamet Riyadi Ali 2004. Cerita Rakyat dari Lombok. Jakarta: 
Grasindo. 

Pflug, Micki 2003. Making The Grade, Everything Your3rd Grader Needs to 
Know. Newyork: Baron's Educational Series, lnc,. 

Saleh, Eniza 2004. Teknologi Pengolahan Susu dan Hasil Ikutan Ternak, 

Program Studi Produksi Ternak Fakultas Pertanian Universitas Sumatera 
Utara, 2004, USU Digital Library 

Sihotang, Kasdin, dkk 2014. Pendidikan Pancasila: Upaya Internalisasi Nilai- 
nilai Kebangsaan. Jakarta: Grafindo. 

Syuri, lta dan Nurhasanah, 2011. IPA Aktif 3. Jakarta: ES1S 

Waridah, Ernawati 2013. EYD: Ejaan Yang Disempurnakan dan Seputar 
Kebahasa-lndinesiaan. Bandung: Ruang Kata 

Wuradji, Panduan Penelitian Survey, 2006, Lembaga Penelitian UNY. 

Yonny, Acep 2014. MahirMenulis Naskah Drama. Yogyakarta: Suaka Media 


186 


Buku Siswa SD/MI Kelas 111 


Piunduh dari BSE.Mahoni.oow 


